Terbit tiap hari, ketjoeali hari
Minggoe dan hari besar
Harga langganan di Indonesia:
1 boelan
f 1,75
.
„ 5.—
..
Loear Indonesia
1 boelan
f 2,50
„ 6.—
Langganan sedikitnja 3 boelan
Pembajaran mesti lebih doeloe.
HOOFDREDACTEUR
HADJI A. SALIM


DAGBLAD INDONESIA 'OEMOEM
Diterbitkan oleh ELECTRISCHE DRUKKERIJ MUSLIM INDONESIA
GONDHOMANAN 86
TELEFOON No. 766
MATARAM (DJOKJA).


No. 76 Lembar PERTAMA. Ini hari 2 lembar. 
Senin 3 Augustus 1931


Harga advertentie 
baris sekali moeat f 0,50
sedikitnja 5 roepiah
Harga berlangganan moeat lain
perdjandjian dan lebih moerah.
Advertentie ketjil dalam roe¬
angan „Ada goena" 6 baris se¬
kali moeat f 1.—
Pembajaran lebih doeloe.
Harga 1 nummer 10 cent.


DIRECTEUR:
St. TIRTOSOEPONO


Tahoen ka I


Perboeatan Fascist. 
Oleh: Amir Sjakib Arsalan, Lausanne
(Tersalin sengadja oentoek „mustika").


Dahwa pekerdjaan Italia men¬
Ddjoestakan perkabaran kedjaha¬
jang telah dikerdjakan di
poli & Barkah
itoe tidak
ertinja lain daripad
sangan jan
memadamkan kemarahan orang
Islam agar soepaja dagangannja
tidak kena boycot dimana-mana....
Sesoenggoehnja perkabaran ke¬
boeasan Fascist jang telah
tersiar itoe beloem seberapa djika
dibandingkan dengan hakekatnja.
Itoelah orang-orang Tripoli jang
melarikan diri ke Mesir, ke Tunis,
ke Al-Djazair dan ke Soedan,
semoeanja telah mentjeriterakan
apa-apa jang telah diperboeat
oleh Italia dinegerinja, tjeritera
mereka semoea satoe roepa, moes¬
tahil kalau mereka sampai djoes
ta...
Begitoe djoega orang - orang
Italia sendiri jang boekan Fascist,
mereka itoe mengoeatkan segala
perkabaran jang terdjadi di Tri¬
poli tadi dengan penoeh peng¬
harapan moedah-moedahan orang
Islam djanganlah hendaknja men¬
djatoehkan beban kesalahan itoe
kepada segenap bangsa Italia,
karena Italia jang boekan Fascist
ada anti besar sama perboeatan
Fascist jang begitoe roepa.
Satoe perkara jang amat aneh
sekali, jaitoe: pada ketika Fascist
mendjoestakan kabar bahwa mere¬
ka meroesakkan perdjandjian de¬
ngan Amir Idris Sanoesi, tiba-tiba
saja sendiri tahoe mereka itoe
meroesakkan perdjandjiannja de¬
ngan Papa, jaitoe ajah mereka
jang tersoetji. Oleh mereka (Fas¬
cisten) maka semoea perserikatan
pehak katholik di Italia diboebar¬
kan dengan alasan, katanja perseri¬
katan itoe bertjampoer politik
pada hal Papa sendiri telah ber¬
teriak-teriak dari atas geredja
Vatican: „Perserikatan ini hanja
lah kegamaan belaka!!!" Tetapi
walaupoen sampai Papa kehabisan
soeara boeat teriak tadi, Fascist
tetap tidak maoe dengarkan. Ma¬
lah mereka itoe kerdjakan seba¬
liknja, bikin arak-arakan, bikin
demonstrasi di djalan-djalan sam¬
pai masoek dibeberapa geredja
laloe menghantjoerkan semoea
patoeng-patoengnja, sehingga pa¬
toeng siti Marjam dan lain-lainnja
dilemparkannja dan diindjak de¬
ngan kakinja begitoe djoega gam
bar Papa sendiri tidak loepa toe¬
roet diindjak djoega. Ja, mereka
tidak sadja berboeat begitoe, tetapi
moeloetnjapoen toeroet bekerdja
maki-maki hebat.
Hal itoe soedah tentoe menje¬
babkan Papa mengadakan pidato,
mengadoekan penganiajaan jang
dideritanja dengan katanja: „Ka¬
lau kita poenja perserikatan di
boebarkan, baiklah kita berkoem¬
poel di geredja, dan kalau gere¬
dja kita ditoetoep atau dibongkar
baiklah kita bersembahjang dalam
hati kita"
Oleh Papa jang amat terben¬
tjana itoe telah diterimanja bebe¬
rapa kawat dari segala pendjoe¬
roe doenia katholik jang menjata
kan bentjinja pada penindasan
Fascist itoe.
Sekarang bagaimana: Apabila
Fascist dengan fihak katholik jang
dikepalai oleh sesoetji-soetji ajah.
nja telah meroesakkan perdjan¬
djiannja, apakah djoesta kalau
mereka meroesakkan perdjandjian
nja dengan Sajid Idris Sanoes
itoe? Kalau mereka itoe melem¬
parkan patoeng - patoeng soetji
katholik seperti patoengnja Sitti
Marjam dan Papa di djalan laloe
diindjak-indjaknja, apakah djoesta
kabar kalau mereka memaki-maka
Nabi Moehammad dan mengin¬
djak-indjak Qoer-an??
Kaoem itoe.... partij Fascisten
itoe tidak boleh tidak dalam
sementara tempo lagi bakal dja¬
toeh, dan djatoehnja itoe bakal
menggontjangkan doenia, apa
sebab?? Sebab segala keradjaan
dan segala bangsa di boemi tidak


ada jang menjoekai perboeatannja
mereka itoe bentji semoeanja, dan
selaloe menoenggoe tempo. Bang¬
alia telah mengeloeh dari
jan dierator Mussolini itoe.
Waktoe satoe mahkamah di
Italia periksa perkara satoe orang
jang maoe boenoeh itoe dictator,
ia dapat keteterangan njata-njata
bahwa niat maoe boenoeh itoe
betoel, sebab tidak tahan dari
kekedjaman Mussolini. Hal itoe
njata mendjadi satoe boekti bahwa
orang Italia sendiri soedah tidak
bisa sabar lebih lama lagi dari
kelakoean Fascist jang kedjam
itoe.
Apa bila kekedjaman Italia
kepada bangsanja sendiri sampai
menimboelkan perasaan begitoe
roepa, sekarang bagaimanakah
kekedjaman mereka di Tripoli,
dikalangan oemmat jang boekan
bangsanja.....
Sesoenggoehnja masoek satoe
perkara jang boleh saja terangkan
jaitoe bahwa Italia moelai seka¬
rang sampai waktoe djatoehnja,
mereka itoe bakal tetap mengani¬
aja orang-orang Tripoli sampai
hapoes sama sekali, sampai Tripol
djadi negerinja kaoem Fascist. Ja¬
hal itoe terlaloe boleh dikatakan
begitoe, sebab salah satoe asas
Fascist itoe, berboeat segala apa
itoe boleh, asal bergoena bagi
pihaknja sendiri, walaupoen de¬
ngan membakar doenia. Adapoen
masalah adil, hak, wet, kemanoe
siaan itoe satoe perkara jang ba¬
kai berlakoe di zamannja, sekira
mentjotjoki dengan kebaikan Fas¬
cis, kalau tidak, tidak goena ker¬
djakan itoe semoea.
Oleh itoe semoea saja sendir
tidak tahoe obat boeat menjem¬
boehkan penjakit Fascist ini, me¬
lainkan dengan boycot habis-habis
akan barang - barang jang dari
Italia. Tetapi sajang sekali, sampai
sekarang ini di Mesir masih banjak
orang jang taroehkan oeangnja
di bank Italia, pada hal tidak
wadjib, boleh ditaroehkan di bank
lain-lain, baik di bank kepoenjaan
anak negeri maoepoen kepoenjaan
bangsa asing jang lain.
Apakah boleh taroehkan oeang
di banknja satoe bangsa jang te¬
lah menjiksa bangsanja dalam tem¬
po lebih 20 tahoen?? Boekankah
Italia telah membinasakan djiwa
senaro pendoedoek Tripoli ?
Boekankah kehormatan perem¬
poean dan kehormatan keagama
an pendoedoek Tripoli selaloe
terbentjana oleh itoe anak-anak
Rome???
Segala orang moelai di Djazair,
Tunis, Arab, India, telah mem¬
boycot barang Italia dengan pa¬
nasnja, begitoe djoega orang-orang
Islam di Syria, Palestina dan Irag.
Apakah boleh kalau Mesir dalam
hal ini ketinggalan?? Apakah bo¬
leh kalau pemerintah Mesir (Islam)
itoe maoe tjoba bantoe Italia
walaupoen dengan sekedar toe¬
toep kedjahatan Fascist dan me¬
larang orang dari siarkan ka¬
barnja? Tentoelah jang begitoe
tadi tidak boleh.
Pihak perempoean di Maghrabi
telah kata kepada lelakinja: „Kita
tidak perloe pakai keperloean
roemah tangga dengan barang
barang keloearan Italia." — Sewa¬
djibnja orang tahoe baik-baik
bahwa Fascist tidak bakal kapok
dari mengerdjakan keboeasan itoe,
melainkan apbila mereka telah
merasa roegi lantaran dagangan
nja kena boycot di mana-mana.
Sedang barang dagangan Italia
tadi tidak bisa lakoe lain daripada
di negeri-negeri Islam, lantaran
ia tidak ada harapan bisa per¬
lombaan dagang dengan negeri
Barat jang lain-lain. Apabila Italia
tahoe Timoer telah menampakkan
giginja, tentoe mereka baka
kembalikan 80,000 orang Islam
jang teroesir, dan bakal member¬
hentikan keboeasannja itoe.


Indonesia


BANDOENG.
(Dari pembantoe kita „IPA".)
Tidak pakai tarboes.
Di Bandoeng sebenarnja tidak
begitoe banjak orang pakai tar¬
boes, karena bangsa Arabi
begitoe banjak, soenggoehpoen
banjaknja itoe dalam beberapa
tahoen jang kebelakangan ini
bertambah-tambah. Dari jang ti¬
dak seberapa itoe semendjak pe¬
rajaan Mauloed ini kelihatan
rata-rata mereka soedah tidak
pakai tarboes lagi.
Djoega perkara auto Fiat soe¬
dah djadi perhatian betoel-betoel
Soedah ada jang moelai oesaha¬
kan soepaja jang poenja auto
Fiat mendjoeal autonja.
Koempoelan ramai
Dari pihak pendoedoek Islam
dikota Bandoeng ada banjak de¬
sakan soepaja dengan selekas
lekasnja diadakan koempoelan
ramai jang akan membitjarakan
perkara Tripoli dan soepaja di
sokong aksi Comite Al Islam.
Berhoeboeng dengan ramainja
desakan ini maka pemoeka-pemoe¬
ka pergerakan Islam di Bandoeng
soedah moelai pertimbangkan akan
adakan satoe koempoelan ramai
jang besar. Sebisa-bisanja oentoek
koempoelan ini akan didatangkan
toean-toean H.O.S. Tjokroamino
to dan H.A. Salim. Toean Sa¬
ngadji jang sekarang kebetoelan
ada di Djawa Barat sebisa-bisa¬
nja djoega akan dipinta soepaja
pada waktoe adakan koempoelan
itoe ada di Bandoeng
Melihat bagaimana perasaan
orang banjak jang makin lama
makin ramai membitjarakan per¬
kara Tripoli itoe dengan toen¬
djoekan poela bagaimana ketje¬
wanja perasaan mereka adalah
harapan jang koempoelan itoe
akan loear biasa ramainja
B. P. R. I.
Oleh Balai Pertemoean Ra'ia
Indonesia soedah diadakan ke¬
marin doeloe koempoelan tertoe
toep, jang tjoemalah dikoendjoe¬
ngi oleh lid-lid sadja. Jang di¬
bitjarakan ialah statoeten, Huis¬
houdelijk Reglement, oeroesan
oeang dan pemilihan bestir komite.
Dalam perkara Huishoudelijk
Reglemen dan statoeten itoe ha¬
njalah diambil poetoesan soepaja
lid-lid mempertimbangkannja de¬
ngan matang - matang lebih doe¬
loe, sehingga dalam koempoelan
jang akan diadakan di belakang
hari lantas bisa ditentoekan kete¬
tapannja. Oeroesan oeang soedah
diberi kebenaran atas pekerdjaan
pengoeroesnja. Dalam hal pemi¬
lihan bestir komite, maka soepaja
pekerdjaan bisa berdjalan dengan
gampang kebanjakan dipilih lid
lid bestir jang lama. Sehingga
sekarang jang berdoedoek dalam
bestir itoe ialah toean - toean
Manadi ketoea. Soedarto djoeroe
soerat, Soeka bendahari, Soetar¬
djo dan Moerwoto komisaris.
Lain dari pada itoe oleh bestin
akan diichtiarkan dengan bantoe¬
annja beberapa anggauta boeat
tonil
adakan pertoendjoekan
jang hasilnja boeat kas B.P.R.I.
Begitoe poela adoean bal, jang
dalam perkara ini soedah ada per¬
koempoelan sepak raga jang sang¬
goep akan mengerdjakannja de¬
ngan perdjandjian jang separoeh
dari hasilnja akan dipasrahkan
pada bestir Komite B.P.R.I. Ke¬
semoeanja itoe sebisa-bisa akan
kedjadian dalam boelan Augustus
depan ini.
Sekolah Tjahaja.
Soedah berapa lama sekolah
ini bertempat di Tjigoeriang, ja¬
itoe satoe roemah dengan seko¬
lahan Taman Siswa dan Ister
Sedar. Tapi sekarang ini bagian
Taman Siswa jang di sana itoe
soedah ditarik, karena terpaksa
mesti menjewa roemah sendiri
Djoega sekolahan Isteri Sedar
soedah pindah. Berhoeboeng de
ngan hal itoe, sedang sementara


itoe moerid-moeridnja Tjahaja
bertambah-tambah banjak poela,
maka sekarang ini Bestir Tjahaja
soedah oesaha boeat pindah tem¬
pat. Tapi oesaha ini sampai se¬
karang beloem ada hasilnja, se¬
dang pindah mesti habis boelan
ini. Hal ini soedah disampaikan
bestir itoe kepada bestir B.P.R.I.
lang lain lantas remboek hal itoe
engan lid-lidnja. Remboekan ini
soedah membawakan poetoesan
Menilik karena Tjahaja dalam ha¬
ini ada soesah, maka dipoetoes¬
kan soepaja boeat doea tiga boe¬
lan ini, jaitoe sampai Tjahaja da¬
pat roemah jang lain, diidzinkan
kepadanja boeat memindahkan se¬
kolahnja ke gedoeng B. P. R. I
jang besarnja lebih dari tjoekoep
boeat kasih tempat.
Derma f 50.000.—
Seperti doeloe soedah disiar¬
kan dalam soerat-soerat kabar
setelah toean Boscha meninggal
jaitoe toean tanah jang terkenal
karena kekajaannja di Periangan
maka ternjata dari soerat pening¬
galannja, bahwa f 50.000.— dari
harta poesaka jang ditinggalkan
nja hendaklah diberikan kepada
geminta Bandoeng, dengan keten¬
toean, jang oeang ini hendaklah
dipergoenakan oleh geminta itoe
boeat pemberian pertolongan ke¬
pada jang kesengsaraan (lief
dadige doeleinden). Peningga
lan ini diterima oleh ge¬
minteraad dalam koempoelannja
28 December 1928, dengan ke¬
tentoean, jang oeang itoe tidak
akan dikeloearkan dengan tjara
jang tergopoh - gopoh. Sedang
boeat sementara oeang itoe be¬
loem ditentoekan tjara memper¬
goenakannja hendaklah rentennja
dikasihkan kepada Gemeentelijk
Armbestuur
Tapi dengan soerat jang ber¬
tanggal hari ini (30 Juli '31) sidang
boergemister dan wethouder poer¬
stelkan kepada geminteraad, soe¬
paja oeang itoe dikasihkan kepada
„Vereeniging vooronderwijs aan 
doofstomme en slechthoorende
kinderen in Nederlandsch Indie
ja'ni perkoempoelan jang bermak¬
soed boeat kasihkan pengadjaran
kepada anak-anak toeli dan koe¬
rang baik pendengarannja di In¬
donesia ini, jang sekarang ber¬
tempat di Riouwstraat no. 20.—
Oleh perkoempoelan jang ter¬
seboet hendaklah oeang itoe di
pergoenakan oentoek mendirikan
gedong sekolah dengan internaat, 
jang tempatnja, rantjangannja dar
anggarannja terlebih doeloe mesti
dimoefakati oleh sidang boerge¬
mister dan wethouders itoe. 
Kepada gedong itoe hendaklah
dihoeboengkan nama Bosscha,
seorang oetoesan geminteraad hen¬
daklah berdoedoek dalam Bestin
perkoempoelan itoe, sedang ong¬
kos- ongkos pengoperan oeang
itoe mesti ditanggoeng oleh per¬
koempoelan itoe sendiri.
Braga - Soeniaradja.
Soedah bertahoen-tahoen lama
nja Bandoeng poenja tjita-tjita
boeat adakan soeatoe djalan be¬
sar, jang bisa menghoeboengkan
Braga dengan Soeniaradja. Ke¬
soesahan jang penting ialah pem¬
bikinan djembatan jang meliwati
Tjikapoendoeng dan halnja tanah
jang sebelah Wetan kali ini dja¬
oeh lebih rendahnja dari jang
dipinggirnja sebelah Barat. Seka
rang ini sebagian besar dari oe¬
roesan-oeroesan jang bersangkoe¬
tan, seperti permintaan soebsidi
kepada pemerintah boeat tem¬
boeskan Gang Affandi, boleh di¬
bilang oemoemnja soedah berès
lah. Dari itoe sidang burgemees
ter dan wethouders poerstelkan 
soepaja dikasih kekoeasaan oleh
geminteraad boeat moelai peker¬
djaan itoe dengan menjelesaikan
oeroesannja jang masih beloem
selesai. Kalau poerstel itoe diterima
baik oleh geminteraad jang akan
bersidang tanggal 5 Augustus di
depan ini, njatalah jang pekerdja¬
jan itoe bisa dimoelai dalam be¬
berapa minggoe jang akan datang
Toean Sangadji.
Sesoedahnja poersiter Centraa
Comite Al Islam ini mengoendjoe
ngi koempoelan-koempoelan ramai


dan arak-arakan di pekalongan dan
di Tjirebon, teroeslah ia ke Ban¬
doeng, jaitoe boeat toeroet bitja
ra dalam keramaian perajaan Ma¬
uloed jang baroe laloe ini. Seha¬
bis perajaan itoe toean Sangadji
teroes ke Betawi, di mana akan
diadakan koempoelan P. S. I. de
ngan pimpinannja, seperti djoega
di Mr. Cornelis. Dari sana kem¬
bali ke Pekalongan boeat oeroe
san P. S. I. Dari Pekalongan ke¬
Djawa Barat lagi, jang dalam
daerah ini akan dikoendjoenginja
tjabang-tjabang P. S. I., jaitoe ba¬
gian Priangannja. Sehabis peker¬
djaan ini baroelah toean itoe poe¬
lang ke Soerabaja, dengan mampir
di Djokjakarta.
H. O. S. Tjokroaminoto ke¬
Soematera.
Besok hari Djoema'at toean H.
O. S. Tjokroaminoto akan pergi
ke Lampong, jaitoe teroetama se¬
kali boeat oeroesan pergerakan
Partij Sarekat Islam.
Mauloed di Madjalaja.
Pada hari Selasa jang laloe,
seperti kita soedah kabarkan lebih
doeloe, di Madjalaja pihak parti
sarekat Islam soedah djalankan
pekerdjaan boeat perajaan har
lahirnja Djoendjoengan kita. Pe¬
kerdjaan itoe hasilnja poen loean
biasa poela. Lebih dari 3000 orang
pendoedoek Madjalaja soedah
sama-sama datang mengoendjoe
ngi perajaan itoe, jang diadakan
dengan beroepa koempoelan ramai
dalam gedong P.S.I., jang penoeh
sesak isinja pada waktoe itoe. Jang
memegang pimpinan ialah toean
Sjafe'i, ketoea P.S.I. di sana. Da¬
lam pidato-pidato jang dioetjap
kan dioeraikan perdjalanan hidoep
Nabi Moehammad s.a.w., jang
diharapkan soepaja diambil seba¬
gai tjontoh di dalam penghidoepan
Oemmat Islam zaman sekarang
Djoega perajaan di sana itoe
berdjalan dengan tertip dan se¬
lamat.
Keramaian di Bandoeng.
Moelai hari Saptoe di depan
ini diadakan adoean koeda. Adoe
an koeda ini doeloe adalah soe¬
atoe keramaian jang loear biasa
banjaknja orang jang datang me¬
ngoendjoenginja. Sedang malam¬
nja biasanja di dekat lapangan
adoean koeda itoe diadakan poe¬
la keramaian, jang penoeh oleh
pendoedoek dari sekitaran kota
Bandoeng. Tapi dalam waktoe
jang kebelakangan ini kedoea ke¬
ramaian itoe tidak begitoe po¬
pulair lagi roepanja. Kalau me¬
lihat gara-garanja boeat ini kali¬
poen koerang djoegalah ramai¬
nja dari jang soedah-soedah.
Tadi malam soedah moelai
diboeka itoe keramaian di Aloen
Aloen, jang seperti sematjam pa¬
sar malam ketjil - ketjilan. Tapi
orang masoek tidaklah begitoe
banjak, kalau dibandingkan de
ngan kebiasaannja pendoedoek
Bandoeng dalam hal keramaian
seperti itoe
Orang banjak bertanja, kenapa
kalau boeat keramaian seperti itoe
gampang sadja orang mengada¬
kannja sedangkan hasilnja jang nja¬
ta ialah merosok kantongnja orang
banjak. Pada hal boeat adakan
jang baik, seperti boeat perajaan
Mauloed itoe, ada demikian soesah
jang diperoleh dari pihak jang
pegang kekoeasaan. Bahkan, boeat
pasang loudspeaker sadja, kok
sampai tidak dikasih idin, Pada hal
kebaikan jang bisa ditimboelkan¬
nja ada besar, sedang kantong
orang banjak terpelihara.
DJOMBANG.
(Oleh pembantoe kita „Fadli")
Manakah hak?
Doea orang bernama Hadji
Abdoerrachim dan Hadji Sidik pen¬
doedoek desa Pagerwodjo onder
distrik Perak Regentschap Djom
bang. Kira satoe tahoen lebih
lamanja orang terseboet soedah
beli kajoe djati dipersil Doeri
Sotjo dan Kedoeng (Kambangan,
jang pembelian mana soedah sah
ialah ada soerat keterangan (pas
dari menteri Boschwezen; dari 


Volksraad


MOSI.
Toean-toean Thamrin, Soe¬
roso dan Dwidjosewojo
mengoesoelkan mosi kepada
Volksraad:
Volksraad,
telah mendengar debat-debat, 
Mentjela tindakan pemerintah ten 
tang penggledahan pada 29 De¬
cember 1929.


harganja itoe kajoe djati koerang
lebih f 100,— dan soedah dibajar
dengan kontan
Pada soeatoe hari kajoe djati
oleh orang terseboet akan diba¬
wanja poelang, dan lantaran tidak
sedikit mesti sadja dimoeatnja
tjikar, tiba-tiba di tengah djalan
itoe kajoe jang sedang dimoeat¬
nja ditangkap oleh manteri pel
polisi, teroes itoe kajoe djati di¬
bawanja ka asisten wedono Perak,
sesampainja di asisten wedond
terseboet kajoe dan keterangan
mana dibeslag olehnja, jang ka¬
tanja itoe keterangan akan diki¬
rim ka pengadilan jang lebih
tinggi di Djombang
Akan tetapi sampai masa seka¬
rang beloem djoega mendapat
kepoetoesan jang njata, dan
soenggoeh keheranannja doea
orang terseboet lantaran soedah
beberapa kali pergi bertanja pa¬
da asisten wedono, pertanjaan
mana olehnja gampang mendja¬
wab „beloem mendapat poe¬
toesan"
Heerendienst atau malaise-kah?
Pendoedoek di daerah Djom¬
bang, teroetama jang mempoenjai
tanah sawah (gegol), masing-ma¬
masing diperkenankan pendjagaan
teboe di sawah; pendjagaan mana
diatoer berganti - ganti sedikitnja
doea orang siang dan malam.
Berhoeboeng dengan ini atoeran
(tindakan) pendoedoek di daerah
Djombang sedang riboet mengoe¬
roesnja, apa ini atoeran Heeren¬
dienst atau malaise - kah?


Landraad Soerabaia.
(Dari pembantoe kita „A.S."
Tiga orang nama D., S. alias K.
dan K. didakwa perkara „Mem¬
beri kesempatan boeat main dadoe
pada orang-orang jang maoe toe¬
roet ambil bagian" soedah dihoe
koem oleh Landraad pada tanggal
29 jl. masing-masing empat belas
hari pendjara.
Pada hari ini djoega Moehamad
T. asal dari Malang, pekerdjaan
typist soedah dikasih hoekoem
denda banjaknja f 50.— atau
2
boelan hechtenis.
Dakwa terseboet soedah didak
wa menggelapkan oeang rekening
besarnja f 115.— kepoenjaan N.V.
Soerabaia Grond- en woning Be¬
dryf. Dakwa disoeroeh sepnja
boeat menagih sewa roemah pada
orang-orang dan dikasihkan 6
lembar rekening
Kemoedian di itoeng lagi oleh
dakwa kedapat 7 lembar rekening,
djadi kelebihan 1 rekening. 
rekening itoe semoea ditagih dan
oeangnja rekening itoe jang ke¬
lebihan disimpan oleh dakwa,
dan disemboenjikan di bawah
batoe dekat goedang kantornja.
Dakwa moengkir menggelap¬
kan rekening itoe, tapi ketera
ngan tjoekoep, walaupoen soe¬
rat dakwaan dibantah oleh pem¬
bantoenja Mas Roeben, Landrad
menetapkan kesalahannja.
S. alias S. asal dari Koepang,
didakwa jang dari koerang hati
hatinja, atau alpa, menjebabkan
berbahaja bagi perhoeboengan
oemoem oleh tram jang dilakoe¬
kan dengan asap, sebab pada
hari Minggoe 28 Desember 1930
kerbau-kerbau jang dia gembala¬
kan di peroempoetan tidak didja¬
ga atau koerang tjoekoep boleh¬
nja ngawat-awati dibijarkan ber¬
djalan di sepandjang djalan sepoer¬
N. I. S. antara setasioen Pasar
Toeri dan halte Tandes, se


Polisi schandaal.
Indramajoe.


Tentang toentoetan kepada we¬
dana Sindang, ass. wedana Pema¬
jahan dan mantri-polisi Sindang,
berita mana telah termoeat dalam
„mustika" tg. 29 Juli di lemban
pertama, maka lebih landjoet Bat.
Nsbl. dapat keterangan berikoet
Pada soeatoe malam di boelan
Mei j. l. maka roemah seorang
hadji bernama Karpinah alias
Djendol, di desa Bankir, distrik
Sindang, regensekap Indramajoe
telah dirampok. Toean roemah
dianiaja sangat hebat oleh pen¬
djahat-pendjahat jang menjerang
masoek roemah itoe, sedang ba¬
rang-barang, perhiasan dan oeang
semoea sedjoemlah harga f 247
telah terampas djoega
Polisi dan regent Indramajoe
jang diberi tahoe, datang di tem¬
pat itoe. Kemoedian regent mem¬
beri perintah kepada wedana
Sindang, ass. wedana Pemajahan
dan manteri polisi Sindang jang
berada di-waktoe itoe djoega
soepaja mereka mentjari kete
rangan dan mentjari pendjahat¬
pendjahat dengan segera¬
a' lama kemoedian maka ke¬
tiga amtenar itoe, jang kerdja
bersama soepaja penjelidikan me¬
reka lekas dapat berhasil, dengar
dari spion-spion, bahwa seorang
bernama Karja terang tahoe benar
tentang hal itoe. Karja ini ditjari,
setelah terdapat maka teroes di¬
tahan boeat dioeroes lebih lan¬
djoet. Kebetoelan (?) Karja itoe
seorang spion dari pelpolisi
Indramajoe!
Soedah pada perdengaran per¬
tama kali, ia mengakoe teroes
terang, serta menjeboet djoega
nama-nama mereka jang toeroet
mendjalankan rampok itoe, ja'nia
Hadji Jasin, Hadji Amin, Hadji
Doerahman, Hadji Mardjoeki dan
Raswad. Semoea orang-orang ini
telah tertangkap, dan ditahan
djoega boeat dioeroes lebih lan¬
djoet. Tapi si Karja, sebeloem
oeroesan permoelaan itoe habis
telah dapat melarikan diri dari
pendjagaan polisi,
Kemoedian maka datanglah ke¬
riboetan lagi di kalangan amtenan
amtenar B. B. itoe
Regent amat sangat marahnja
dan perintah kepada ketiga am¬
tenar itoe poela, soepaja tangkap


hingga sepasang dari kerbau¬
kerbau itoe pada waktoe djalan
di baan, tergilas tram. Oleh
Landraad dibebaskan dari dak¬
waan padanja.
Oetang F 600 dibajar F 6920.
Pada boelan April 1916 doea
orang pindjam pada seorang Arab
bernama Sech Aboebakar bin
Ali Bakerah besarnja F 400, de¬
ngan djandji kalau oetang itoe
ditagih tidak dibajar mereka mesti
bajar kembali dengan rentennja
F 200, jang perdjandjian ini soe¬
dah dibikin didepan notaris Soe¬
rabaja, terseboet di acte obligas
ddo 14 April 1916 No 79.
Kemoedian mereka tidak bisa
A
bajar oetang dan rentennja.
Si Arab bilang „baik, kalau
kau tidak bisa bajar oeang f 400—
itoe, bajar sadja saban boelan
rentennja f 30.—"
Kromo menoeroet, dan ia bajar
dari boelan Mei 1916 sampai
boelan April 1917 saban boelan
f 30,— djoemlah f 360.— dan
dari boelan Mei 1917 sampa
boelan December 1930 saban
boelan f 40.— djoemlah f 6560.—
djadi semoeanja dia soedah ba¬
jar f 360 + f 6560 — f 6920.—
Si Kromo pikir bahwa dia soe¬
dah bajar lebih dari diapoenja
oetang dan rentennja, karena itoe
dia setop pembajarannja.
Si Arab roepanja maoe teroes
sadja makan oeang si Kromo¬
dan minta pertolongannja satoe
adpokat boeat mendjalankan Obli¬
gasi tsb, jang bisa disamakan
seperti ponis sadja.
Pada boelan Mei 1931 barang¬
barang di Kromo soedah dibes¬
lah dan akan dilelang boeat mem¬
bajar oetangnja. Si Kromo di¬
bantoe oleh mas Roeben, zaak¬
waarnemer dari Soerabaja, soedah
masoekkan rekes verzet beslahan 
itoe
Kemarin tanggal 30 Juli land¬
jad moelai periksa perkara ini.
ra
Lantaran adpokat si Arab,
njonja Mr. Adolfs, beloem periksa
perkara itoe dia minta moendoer
Bagaimana poetoesan perkara
ngeri ini nanti kita masoekkan
lagi di „m"
A. S.


Roemah anak piatoe Djakarta.
Di Gang Sentiong pemboekaan
opisil dari Roemah anak piatoe
perempoean telah dilakoekan. Se¬


lagi jang lari itoe. Dengan amat
soekarnja maka mereka dapat ta¬
hoe, kemana larinja si Karjo itoe
Menoeroet pendengaran, ia ber¬
diam di daerah Tjirebon, ja'ni
di dekat tempat pekoeboeran Kja¬
hi Boejoet Soember
Diiringkan oleh beberapa loe¬
rah-loerah desa di distrik Sindang
dan seorang agen polisi (doeloe¬
nja spioen) kaboepaten, maka
pejaji-pejaji itoe menoedjoe ke¬
desa Soember
Karjo soenggoeh berdiam di
sitoe, tapi ia baroe tertangkap
sesoedah kaoem desa itoe toeroet
memboeroe dia
Karja telah tertangkap, tapi ia
berada dalam keadaan jang tjelaka,
jang menjebabkan ia haroes di¬
rawat di roemah sakit.
Dari fihak amtenar-amtenar B.B.
itoe tidak diakoei sama sekali
dakwaan atas mereka tentang pe¬
nganiajaan. Tapi sebaliknja me¬
hoeroet keterangan dari Karja
sendiri dengan ditegoehkan oleh
keterangan-keterangan dari loerah¬
oerah desa dan agen polisi ka¬
boepaten terseboet tadi, ketiga
amtenar itoe telah berboeat dja
hat oentoek memaksa Karja soe¬
paja mengakoe
Dan tentang pengakoean doe¬
loe itoe, demikian kata Karja,
toe hanja isapan djempol sadja
(tidak betoel) dan dikatakan sadja
bahwa itoe pengakoean dari moe¬
loetnja
Beberapa hari sesoedah Karja
dirawati di roemah sakit, maka
parket menerima pengadoean (ke¬
lah) anoniem (ta' tertanda tangan)
terhadap kepada ketiga amtenan
itoe.
Seorang wakil opsir Djoestisi
di Betawi telah pergi ke Indra¬
majoe oentoek mengoeroes, dan
hasil penjelidikan itoe ialah, bah¬
wa Raad van Djoestisi Betawi
atas permintaan Openbaar Mi¬
nisterie telah menerangkan bahwa
perkara wedana Sindang, a. w.
Pemajahan dan manteri polis
Sindang akan dioeroes oleh ha¬
kim, dengan perintah menangkap
mereka dengan segera. Dimikian 
telah soenggoeh dilakoekan pada
hari Sabtoe tg. 25 Juli.
Sekarang mereka berada di da¬
lam boei Struiswijk.


mentara pimpinan ada dibawah
perkoempoelan Roekoen Isteri.
Tapi sebeloem roemah piatoe
itoe didirikan maka lebih doeloe
ada kedjadian-kedjadian jang ta¬
enak lantaran jang empoenja ini¬
tiatief dan pemimpin R. I. njonja
Soewarso ada seorang jang ber¬
agama Christen (katolik)
Sekarang kita dengar, bahwa
pihak Moeslim sedang asjik ber¬
oesaha oentoek memboeka se¬
boeah roemah anak piatoe sendiri.
Njonja S. Goenawan, jang sa¬
ngat giat bekerdja oentoek ke¬
pentingan itoe dalam tempo se¬
dikit telah dapat mengoempoel¬
kan oeang lebih dari f 500.—
Poen dalam rapat jang ter¬
achir, ja'ni rapat memoeliakan
Nabi, maka djoega telah diseroe¬
kan kepada kaoem Islam soepaja
mendirikan roemah-roemah anak
piatoe, menolong si hina-dina jang
sengsara dan kemelaratan, pen¬
dek kata mendjalankan kebaikan
atas sesama menoesia dengan me¬
noeroet ketentoean - ketentoean
Islam
Djika kehendak lain-lain per¬
koempoelan akan berboeah djoe¬
ga, maka selain dari roemah anak
piatoe kedoea itoe, akan terdiri
lagi beberapa lainnja. (B. Nsb.).


LANGSA
(ATJEH.)
(Dari pembantoe kita.)
Pengamoekan hebat.
Pada malam 22-23 Juli 1931
dikampoeng Tjina I Langsa ter¬
djadi satoe pengamoekan hebat
atas seorang bangsa Tionghoa
toekang kajoe oleh bangsanja
djoega, sehingga sikorban (jang
kena amoek) mendapat loeka ber¬
bahaja, achirnja waktoe dia dira¬
wat dalam Planters Hospitaal di
—
Langsa, sikorban matilah.
Pengamoek teroes menjerahkan
dirinja kepada polisi, jang laloe
dioeroesnja. Kiranja mereka jang
pengamoek dan jang mengamoek
adalah antara Toke dengan
Koelie, hal oeang. —
Si pengamoek mempergoenakan
sendjata Kampak, jang lantas
mengampak kepada si korban, pada
beroetnja, sedang anak-anak dari
korban poen mendapat loeka-loeka
ringan sebab mempisahkan ajah¬
nja.
Sekarang polisi di Langsa sedang
melakoekan pemeriksaan hal ini. —


Pergerakan


BERSERIKAT DAN
BERKOEMPOELAN.
(Ringkasan berita koempoelan).
Soesoenan bestir baroe
P. S. I. I. Tempel
Ladjnah-Tanfidijah af
deeling. Poersiter: A. Broto¬
hardjono dengan merangkap Ps.
P. S. I. Moentilan. Ond. poers.
A. Makomie, sekretaris A. Sas¬
troatmodjo, komisaris t.t. Djoefri
dan Kasirin.
I. Onder Departemen Al¬
gemeene zaken: Direktoer :
t. Mochamad. Sekretaris t. Nga¬
dimin Komisaris t.t. M. H. Da¬
noeri dan Atmowirono
II. Onder Departemen
oeroesan oeang: Direktoen
t. Nakrowi. Sekretaris t. Rach¬
mat, Komisaris t.t. Abd. Anwar
dan Abrar
T
III. Onder Departemen
Boeroeh dan Tani: Direk¬
toer t. Moekri. Sekretaris t. Moe¬
dakir. Kemisaris t. M.H. Hasim
dan Abd. Sirad
IV. Onder Departemen
Pergerakan Pemoeda:
Direktoer t. Wirjowijono. Sekse¬
taris t. Soeharto. Komisaris t. Dja¬
wahir dan Radjijo.
V. Onder Departemen
badad dan Moeamalah
Direktoer t. Barozi. Sekretaris t
Achmad Doeri. Komisaris t. Anis
dan Mabroer


Openbare vergadering tjb.
Komite Al-Islam Babat
di Soekodadi,
Pada hari malam Selasa tangg.
27/28 Juli 1931 Komite tjabang
Al-Islam Babat telah mengadakan
openbare vergadering, bertempat 
di halaman roemah Kjahi Abdoel¬
moetalib di Soekodadi, dihadiri
oleh k. I. 500 orang laki-laki dan
perempoean. Wakil perhimpoe¬
nan: Tjab. P. S. I. I. Babat, Siti
Fatimah Babat, Siap tjab. Babat
P.P.P.H. tjab. Babat, S. D. H. B.
Babat, Madjelis Oelama Indonesia
tjab. Babat dan Pentjak Organi¬
sasi tjab. Bodjonegoro. Wakil
pemerintah lengkap, poen Naib
desa Poetjoek (Soekodadi) djoega
kelihatan datang. Wakil pers anta¬
ranja „mustika".
Djam 8 lebih vergadering di¬
moelai oleh sdr. t. Kjahi Abdoel
moetalib sebagai penerima tamoe
melahirkan diperbanjak terima
kasih atas kedatangan saudara¬
saudara kaoem Moeslimin jang
soedah memperloekan datang oen¬
toek menjaksikan apa - apa jang
dibitjarakan dalam itoe vergade¬
ring dengan mengoetjap sjoekoer
Alhamdoelillah bahwa itoe verg.
telah mendapat persetoedjoean
baik. Sesoedah itoe ia mempersi¬
lahkan anak-anak moerid bersama
menjanji selakoe menghormat itoe
verg.
Sesoedah itoe vergadering di¬
boeka oleh t. Sasmitohardjo
sebagai biasa, dengan diberitahoe
kan kepada poeblik jang di bawah
oemoer 18 tahoen soepaja keloe¬
ar dari vergadering. Laloe t. T
Kg. Hasjim membatja Qoer'an
Soerah Al-Baqaroh dengan diter
rangakan dalam bahasa Djawa.
Pimpinan verg. laloe diserahkan
kepada
t. Kg. Abdoelmoeta¬
lib soepaja memegang paloe voorz
Pembitjara t. Sasmitohardjo me¬
nerangkan pandjang lebar halnja
perselisihan dalam kalangan bang¬
sa Arab dari pihak „Sajid"
dan „Ba'Alawi" pada achir-achir
ini, sehingga menjebabkan oem¬
mat Islam berpetjah belah satoe
sama lain kafir mengafirkan d.l.s.
Pembitjara menerangkan poela
banjak dari fihak loear Islam jang
sengadja atau ngawoer memboe¬
soekkan dan menodai kepada
agama Islam, sebagaimana jang


Kabar lebih djaoeh akan me¬
noesoel. —


Perajaan mauloed Nabi
dan chitan anak-anak di
Pekalongan
Pada malam Rebo 28 Juli 1931
oleh perhimpoenan Arrabitoh Al¬
alawijah dan Addinijah, telah dia
dakan perajaan mauloed, di roe¬
mah sekolah Addinijah, di koen¬
djoengi oleh k. l. 500 orang
Perajaan teratoer sebagai beri¬
koet: Djam 8,30. perarakan, oen¬
toek menjenangkan anak-anak jang
akan dichitankan,
Djam 9 — pembatjaan mauloed
dan poerdrah goeroe dan bebe¬
rapa moerid Madrasah Addinijah
Djam 10 — perajaan ditoetoep.
Pada paginja, hari Rebo 193
djam 7 — telah dichitankan 10
anak. Semoea jang dichitankan
itoe selamat adanja. (O. A.)


WARTA
CHINA
Pemberontakan di Mant¬
sjoeria.
Tientsin, 31 Juli. Aneta
Reuter
Sesoedah mendapat pertolo¬
ngan maka sekarang pihak Mant¬
sjoeria menjerang benteng - ben¬
teng di Paoting, jang dapat di¬
reboet kembali sesoedah taroeng
heibat beberapa djam. 
Orang mendoega bahwa pada
hari jang akan datang negeri
Paoting itoe akan berganti-ganti
direboet oleh tentara pihak peme¬
rintah dan tentara pihak pem¬
berontak, sebab kaoem Mant
sjoeria giat mentjoba mereboe¬
kedoedoekannja kembali dan me¬
reboet Paoting
Djika negeri ini telah kena
maka mereka akan dapat pegang
djalan sepoer dari Peking ke Han¬
kou (China tengah). Malah ter¬
penting lagi bagi menjerang Pe¬
king jang pada ketika ini djoega
di tangannja kaoem Mantsjoeria.
Pertolongan dari Tsjang.
Nanking, 31 Juli. Aneta
Reuter.
Kepala pemerintah Nanking
maarschalk Tsjang Kai Sjek, jang
pada masa ini memimpin pepe¬
rangan dengan kaoem kominis
mengawatkan kepada kabinet
di Nanking, bahwa ia telah men¬
ta'loekkan Toengkoe dan bebe¬
rapa benteng - benteng kaoem
merah", dan bahwa peperangan
itoe akan lekas selesai
Lebih landjoet ia mengabarkan
bahwa ia telah kirim 200,000
soldadoe disertai dengan pesawat
terbang oetara oentoek memberi
bantoean kepada kaoem Mant¬
sjoeria jang asjik memadamkan
pemberontakan Sjie Joe Sjan ter¬
hadap kepada Nangking
Nangking, 31 Juli. Aneta
Reuter.
Tsjang Kai Sjek
Maarschalk
memerintahkan soepaja gadji am¬
tenar-amtenar negeri China di
0
toeroenkan dengan 25
Pegawai - pegawai hoepbiraoe
radiodienst mengantjam akan sta¬
king djika perintah itoe didja¬
lankan.


DOENIA


hoen 1926, dan „comrade" Baro¬
din, jang pada masa itoe djadi
advisoer oeroesan politik dan
propagandist, sekarang djoega
datang di Kanton lagi


DUITSLAND
Oentoek menolong,
Basel, 31 Juli. Aneta-Trans¬
ocean.
Bank bagi pembajaran inter
nasional terdiri dari bankir-bankir
akan mempeladjari so'al kredit
jang perloe bagi Duitsland, dan
mentjari djalan oentoek meroebah
kredit termijn pendek djadi kredit 
termijn lama
Anggauta - anggauta komisi 
Beneduce (Italia), Bindscheller 
(Zwitserland), De Groot (Belan¬
da), Franqui (Begie), Sir Walter
Leighton (Eng.), Melchjor (Duits
land), Moreau (Frankrijk), Rijd¬
hek (Zweden), Tanaka (Japan)
dan Wiggins (Amer. Ser.).
Tempat dan tempo pertemoean
jang pertama ditetapkan pada tg
2 Aug. oleh konferensi goeper
noer-goepernoer dan presiden
presiden dari sentrale Banken. 
Kenaikan rente.
Berin, 31 Juli. Aneta-Reuter
Interest bank sekarang dinaik
kan sampai 15 pCt., interest atas
porsekot sampai 20 pCt. In
tidak adjaib, demikian keterangan
Reichsbank kepada poeblik. Tin¬ 
dakan jang keras telah lama di¬
toenda, karena kesoedahannja amat
djelek bagi perniagaan dan per¬
dagangan.
Rechsbank berpengharapan,
bahwa kenaikan itoe akan me¬
moedahkan kepindahan daripada
keadaan oeang jang sempit ini
sampai kepada kadaan jang mer¬
deka. Dengan djalan ini maka
segera akan sampai masanja, di
mana angka-angka rente itoe ta¬
memberatkan keadaan lagi
Tanggal 1 Aug. ini diharap¬
kan akan keloear soeatoe beslit
pertolongan (noodbesluit) jang
menetapkan bahwa djoemlah jang
besar-besar akan boleh diterima
dengan rekening koran hari Rebe¬
l, diharapkan transaksi-transaksi
djalan lagi.


soedah ternjata dimoeat dalam
s.k. Sw. O. j. b. I.
Halnja penoelis B. dalam Hoa
Kiao djoega diterangkan dalam
itoe persidangan, entah disenga¬
dja atau tidak oleh penoelis
B. soedah berani memoeatkan
karangan dalam Hoa Kiao tarich
Nabi Clm. jang tidak sebetoelnja
dan sebenarnja, ternjata dalam
karangan itoe soedah menodai
dan meloekai pada hati segenap
oemmat Islam oemoemnja. Peng¬
hinaan pada Nabi Clm. itoe
menjebabkan marahnja oemmat
Islam Indonesia, jang achirnja
laloe didirikan pergerakan Sentral
comite Al-Islam jang pimpinannja
berpoesat di Soerabaja.
Md. Joesoef
Pemhitjara
t.
menerangkan kekedjaman tentara
tentara Italia jang soedah sengadja
memboenoeh oemmat Islam di
Tripoli dengan ganasnja, jang
perempoean di Zina, jang laki
digantoeng. Poen diterangkan poe¬
la beberapa protest dari doenia
Islam seantero kepada radja radja
Italia dan kepada Volkenbond.
Pembitjara menambah keterangan
bahwa fitenahan dan aniajaan
sedjak Nabi Clm. doeloe djoega
soedah ada. Tiap - tiap oemmat
Islam jang mengerdjakan perintah
Toehan tentoe dapat pertjobaan
sebagai soeatoe batoe oedjian
kepada oemmat Islam jang setija
dan jang tidak setija kepada ke¬
Islamannja.
Pembitjara t. Djojoharto djoe¬
ga menerangkan beberapa fite¬
nahan jang didjatoehkan atas
oemmat Islam pada zaman achir
achir ini jang sekedjam-kedjamnja
Pembitjara t. Djasmadi me¬
nerangkan adanja Pegerakan Al¬
Islam Indonesia jang soedah ber¬
diri dengan bertjabang-tjabang
ke-Indonesia itoe
Poers. t. Kjahi Abdoelmoentalib
mengoetjapkan diperbanjak terima
kasih kepada sekalian pembitjara
jang soedah memberi keterangan
keroesakan oemmat Islam pada
zaman achir-achir ini, ia menje¬
roekan soepaja koeatkan barisan,
oemmat Islam Indonesia. Verga¬
dering gembira, menoendjoekkan
kesadarannja.
Oleh karena soedah ta'ada jang
dibitjarakan, maka djam 12 malam
verg, dihabisi dengan batjaan Al¬
fatekah.
(Verslaggever).


Moehammadijah Kendal.
Lezing openbare
Pada tanggal 25 menghadap
ke 26 jbl. M. D. Groep Kendal
mengadakan lezing openbare Mau¬
oed bertempat di roemah toean
H. Hoeman Pegoelon presiden
groep.
Djam setengah sembilan anak¬
anak Siswo Projo mennjanji de
ngan njanjian sebagai penjamboet
kedatangan tamoe-tamoe sekalian
jang amat banjak menoehi roea¬
ngan vergadering. Banjak poela
tamoe-tamoe sebab ta' mendapat
tempat lagi terpaksa tinggal di
loear, doedoek di bawah langg ar.
Antara tamoe-tamoe banjak poela
oem pijaji.
ka
Wakil-wakil perhimpoenan dari
M.D. sendiri ada datang konsoe
H.B.M.D. daerah Semarang toean
Abdul Karim Moekti dan bebe¬
rapa wakil-wakil lagi dari M. D.
Semarang
Rapat dipimpin oleh konsoel
H.B., sedang jang dibitjarakan
.
ialah
Mauloed, doeloe dan seka¬
rang
2. Mauloed Nabi, oleh t. S.
Moenawan
3. Islam dan riwajat doenia
Barat, oleh t. S. Soerat.
4. Perang Oehoed dan Badar
oleh t. Moenawar.
Nasehat konsoel H.B.M.D.
6. Biographie toean Moenawar
jang baroe sadja kawin dengan
gadis poeteri kjahi di Soekoredjo
dan pengharapan atas toean itoe
Rapat jang hangat dan meng¬
gembirakan ini, ditoetoep kir.
djam 12.30. Selamat. (Verslagge¬
ver)


Sidang tertoetoep Natipij
Ngandjoek.
Pada malam Senin 26/27 Juli
31 Natipij mengadakan sidang
tertoetoep bertempat di Clubhuis 
jaitoe Gebouw Inst. Zelfontwik
keling Ngandjoek.
jang dibitjarakan jaitoe:
Hal peroebahan Statoeten
1.
dan Huishoudelijk Reglement, di¬
terangkan oleh toean Soerono
dari Madioen jang datang dari
Kertosono perloe menobatkan Na¬
tipij di sana.
2. Hal Leesgezelschap, tempat
di roemah toean Nooradi
3. Hal Moesikkloeb
4. Koersoes agama bagi ang¬
gauta-anggauta, akan diatoer se¬
perti debatingkloeb.


Kominis berpengaroeh lagi
Hongkong, 31 Juli. Byz. d.
Mat.
Dari Kanton diterima beberapa
berita jang menggemparkan bah¬
wa Kominis giat bekerdja lagi.
Tapi berita itoe ta' dapat diselidi¬
ki betoel-betoel karena sensoer.
Dimasa jang achir-achir maka
orang-orang kominis dari Roes
land telah datang di Kanton dan
berdiam di segala soedoet kota
itoe. Mereka menjebar soerat
selebaran di tiap-tiap roemah tapi
polisi ta'mentjegah.
Kominis-kominis Tionghoa ma¬
kin bertambah berani. Mereka
mendirikan seboeah kantor dan
bekerdja terboeka sadja dengan
leloeasa.
Dalam kalangan pergerakan
kaoem boeroeh kelihatan poela
kegiatan
Djenderal Galen, jang bekerdja
seperti Adpisoer kepada tentara
revoloesioner Tionghoa dalam ta¬


5. Soembangan konferensi Na¬
tipij di Madioen, sebanjak f 7,50
Akan diadakan koersoes A
6
B.C. oentoek kaoem iboe
Ketika Agenda hampir habis
dibitjarakan, kekonjong - konjong
datanglah t. manteri polisi, Noto
bertanja sifat sidang itoe, jang
oleh poersiter didjawabnja sidang
Natipij tertoetoep, djadi tidak
perloe mengasih tahoe polisi.
Menteri polisi jang roepanja loepa
atoeran wet, tidak maoe pertjaja,
laloe diperlihatkan wetnja oleh
Soerono
Tiba-tiba datang t. a. wedono
toean ini mengerti sedikit dari
hal atoeran „Hak berserikat dan
berkoempoelan." Tapi toean a.w.
masih djoega minta, baiknja soe¬
paja toean-toean djika mengakan
vergadering kasih tahoe pada
polisi
Sesoedah itoe, rapat diteroes¬
kan dan dihabisi kira djam 11
dengan damai. (Verslaggever).


Sositit Mangoen-Rahardjo.
Menoeroet verslag rapat bestin
M.-R. pada 26 Juli 31 j.l., sositi
akan dibelikan permainan tjatoer
dan d.l.l.
Pada 30 Aug. j.a.d. di soos
diadakan wajang-koelit. Bijdrage
lid f 1,—. Maksoednja soepaja
lid-lid bersama madjoe bersoeka¬
raja, meloepakan malaise. (Pemb).


Darmstadter Bank ditolong
Berlin, 31 Juli. Transocean
Madjikan - madjikan jang ter¬
kemoeka di daerah Rijn dan Rhur
telah memoetoes akan menolong
Darmstädter Bank dengan 45
milioen mark jang akan ditoekar
dengan andil - andil presiden
Reichsbank dan vennoot-vennoot
jang sekarang berharga 34 mili¬
oen mark
Dengan djalan demikian maka
Bank itoe nistjaja akan dapat
memenoehi kewadjibannja semoea¬
dan akan bekerdja lagi seperta
dahoeloe djika pemerintah telah
tjaboet oendang - oendang pentje¬
gahnja
„Graf Zeppelin"
Berlin, 30 Juli. Spec. d. Loc.
Sesoedah melangsoengkan pe¬
nerbangannja kekoetoeb oetara
dan dapat menambah alam pe¬
ngetahoean dengan pendapatan¬
pendapatan baroe, maka kapal
oedara „Graf Zeppelin" pada
malam Djoema'at j.l. poelang dan
mendarat di Berlin. Tentoe sekali
ra'iat Duitsland menerima pahla¬
wan - pahlawannja dengan amat
gembira
Malam itoe djoega „Graf Zep¬
pelin" telah melawat poelang
te Friedrichshafen.
Bikin oeang perak 100 milioen.
Berlin, 30 Juli. Aneta Reuter,
Oeang perak baroe dari hargan
5 mark sedjoemlah 100 milioen
mark akan ditjetak bagi meri¬
ngankan kekoerangan oeang kasa
SPANJE.
Zamora tetap
Madrid 30 Juli. Aneta Reuter. 
Achir debat di dalam sidang
Cortes (volksvergadering) maka
dengan terbanjak soeara mosi
penghargaan (vertr.) terhadap pe¬
merintah provisioneel jang ter¬
pimpin oleh Zamora, telah di¬
terima baik. 
Sesoedah pemerintah provi¬
sioneel ini diboebarkan kabinet 
Zamora masih tetap djoega.
langanan kota Djokja
satoe boelan f 1.50


AAN JAOIEN
GOUDSMEDERIJ


Toekang mas In¬
donesier di
DAGENNo. 27 - DIONJAKARTA.
Pekerdjaän di¬
tanggoeng baek.


Menoenggoe pesenan


THE BEST ADDRESS TON
GENTLEMENS SUITS
BAGOES en MOERAH.
Segala Kain-kain voor Pa¬
kean Toean-toean ada sedia.
Di Potong dan dikerdjakan
oleh


DI TJARI:
Beberapa COMPGANON
boeat berdagang Hatsil-Boemi
IMPORT dan EXPORT ka
America dan Europa, oentoeng
bagoes dan tentoe, conditie me¬
njenangkan.
Soerat-soerat harap diadreskan:
„THE EXPERT" per adres ini
49a
soerat-kabar.


HE COUREUR
DARI SOERABAIA.


Harap njatakan tentoe senang
TAN GIAN HOO TAHOES
LODJI-KETJIL 4 — DJOKJA
214f


eseseseseseseseseses
soeso soesoesoesoesoesoe soeda
Kain Tenoen
hatsil Indonesia jang 
2861


.
Barang siapa dirinja me
rasa Indonesiër, haroeslah
2 memakai badjoe-tjelana dari
.
kain-kain TENOEN hatsil
tanah airnja.
di
Prijslijst dan monster
kirim pada jang minta
Menoenggoe pesenan
Woro MARSINAF
KROMODIWIRJO
Ngampilan 28
Djokja.
520 a
s
62.26.498.62.867.729.282.8
PSASOEDSTROSOESOE


Pendoedoek


Soerabaia dan Daerahnja.
- BERITA ADMINISTRATIE t-
Boleh mintak berlangganan dan berhoeboe¬
ngan advertentie „MUSTIKA". Dagblad
—
—
K
Indonesia Oemoem
—
—
pada —
Toean
HOOFD-AGENT „mustika"
ABDULRACHMAN
Djagalan G. 4. — — No. 14 — Soerabaia


15a


SEROEAN..........
TERLALOE amat sangat orang
Boemipoetera jang masih sadja
maoe membeli keperloeannja ke¬
pada ......?
Padahal pada bangsanja sendiri soe¬
dah ada Toko jang amat tjoekoep
persediaannja tentang sepeda dan
onderdeelennja.
FIRMA „OESAHA


GONDOMANAN


DJOKJAKARTA.


Toko Sepeda dan onderdeelennja jang amat moerah.
11 b


PERHATIKAN!


SAKSIKANI


da


Wetan Pasar Tandjoeng Djokja


Sanggoep mentjitak segala roepa tjitakan seperti soerat-
soerat kabar, boekoe-boekoe, soerat sebaran, programma
oelem-oelem, etiket, kartjis nama dan sebagainja.
Sedia roepa-roepa kertas sampai tjoekoep
Sedia djoega tinta matjam-matjam warna: hitam, merah
hidjau, biroe, poetih, koening, sawo matang dan lain-lain


Harga melawan


2 c


Menoenggoe pesenan
Directeur - Eigenaar
REKSODIPOETRO


CHEVROLET AUTOMOBIELEN
en B. S. A. MOTORPIETSEN
N. V. AUTOMOBIEL MIJ. D'AUTO


TOEGOE


DJOKJA¬
208 f.


TELEF. 696


Pilihlah djika Toean hendak membeli auto jang
soedah terpakai dari antara kita poenja persediaan
.
TWEEDEHANDSCHT
„AUTO-AUTO
jang masih bagoes.


Soenggoeh Toean akan pergi tidoer dengan tersenjoem¬
senjoem !
Mintalah keterangan tentang kami poenja
„6 - Day Return Garantee"
N. V. BEHN MEYER & Co. HANDEL MIJ.
AFD. FORD SALES & SERVICH
SEMARANG — DJOKJA.
4la


gassoms de stonden ongen en ons soms ROSSOSTROSOEBONONES
Melkhandel „TAN ING LIANG
Ambengan 94 —
Telef. 474 — 
SEMARANG


Kalau Toean soeka minoem SOESOE jang TOELEN
harap Telefoon SEMARANG 474.
8
Ditanggoeng HYGIENISCH dan tidak ada tjampoe
rannja.
Boleh bestel per Telefoon dan kita antar sampe diroemah.
.
8
202 i
Memoedjikan dengan hormat
dasar de de 


goosens door


Toegoe 40 - Telef. No. 329 -


Djoewal gramofoon merk Paillard dari
Fabriek Zwitzerland dan Duitschland


Model Koffer I
„ II
14
.
„ III
11


f 27.50
f 32.50
f 37.50


Plaat gramofoon foxtrot 5 bidjie f 5.—
205 f
Menoenggoe pesenan


Motor & Rijwielhandel „Excelslor
(Toko FONGERS)
—
MALIOBORO 2A
—
TELEF. 896
DJOKJAKARTA.
Specialiteit boeat:
FONGERS
2
FONGERS C, & FONGERS
A,
dengan vork
jang digarantie FONGERS E jang terkenal.


Selaloe bersedia


Speda merk: JOST dan VONDE
(Hollandsch fabriekaat)
KLOKSLOT (Koentji roda Spedal
merk „AMAZONE" jang koeat
harga moerah.
Kalau Toean taroeh Speda, dja¬
nganlah loepa mengoentji dengan
Klokslot (koentji roda Speda) merk
„AMAZONE" jang koeat.
Toean terbebas dari kekoewan
tiran boeat ketjoerian Toean poe¬
nja Speda
Memoedjikan dengan hormat


8 b


Beheerder,
R. SOEKANDAR


ENTER BESARAN


PASARPON


TELEF. 611


Toean-toean dan sekalijan poetri.
Djika bepergian di Solo, harep djangan
loepa mampir di Restaurant IMRON.
Sedia makanan tjoekoep dan di djaga kebersihannja
Memoedjikan dengan horma
30 b
IMRON


E
.
ja


BEE 


—
DOEKOEN PIDJET
Raden Ajoe POERWOWINOTO
Doeloe dari SOERABAJA
Biasa toeloeng semboehken sakit prempoean, batoek
napas sesek, salah oerat, pegel, linoe, merongkol dalem
peroet, prempoean dateng boelan tidak tjotjok, tempa¬
beranakan kingser atau miring, kepoetian, prempoean jang
ingin hamil dan laen-laen penjakit.
Tarief satoe kali pidjet
Djam bitjara
Orang Europa atau asing f 4.—
8 —
12
pag
Indonesier......
4 —
3.—
.
sore.
Soedah sedia tempat pidjet dan menginep.
Djikaloe panggil tambah onkost tarief dan djalan
Adres: desa Angin-Angin, Toeri,
Sleman. Djocja, Post-Medari


N. B. Dari moeka roemah administrateur s.f. Beran
kirinja paal 7 biloek ngalor lagi 3 paal sampe
di Angin-Angin
Dari Djocja boleh naek taxi anter dan kombali
onkost f 2.— sampe moeka roemah.
la¬


         


Bintaran lor - Telefoon 380
DIONJAKARTA.


Speciaal boeat
CHIRURGIE S
UROLOGIE
Djoega boeat segala
penjakit.
Trima tamoe:
Pagi 7 — 8.30
Sore 6.30 — 7.30
32 b


BARANG BAIK HARGA SOEDAH MOERAH (TOEROEN
INGAT S. T. SJAMSOEDDIN INGAT
Batikhandel & Batikkerij Kaoeman-Djokjakarta.
Sedia sekalian matjam-matjam batik keloearan Djawa-tengah teroetama SOLC
dan DJOKJA dari bermatjam ragi dan tjorak (babar) tjolok jang model-model. Har
ga percodi koerang lebih :
DJOKJA
SOLO.
26 - 30 - 35 sampai 60 lebih
Sain pandj.
18-20-30
Kain pandj.
60 lebih
Saroeng
24-28-33
20-24-30
Saroeng
0.
45
44
t
20-25-30
.
16-18-25
Selendang
Selendang
35
:
Kain kepala 20 - 24 - 28
5.
35
43
15-18-20
Kain kepala
Jang lebih haloes disediakan djoega, seperti kain pandjang moelat harga
-5 - 6 samai f 15.— per lembar
Pesanan banjak sedikit dikaboelkan. APALAGI
BOEAT SOEDAGAR-SOEDAGAR. Dan selamanja dikirim rembours. Tapi sebo
lehnja diharap pemesan kirim oeang lebih doeloe 1/4 atau 1/5 dari besarnja pesanan
Baik jang ta' disetoedjoei boleh kembali.
43 a
Harga tanggoeng melawan.
Technisch Bureau N. J. STOK
..........................
BAOESASRAN
TELEF. No. 387
DJOKJA.
Vertegenwoordiger Hs. Vg. ZELDENRUST Soerabaia. 
BERDAGANG KANTOOR ARTIKELEN
Seperti: MESIN TOELIS baroe dan 2e. handsch
MESIN ITOENG
*,
.
2e
7. 20
dan lain-lain bekakas boewat kantoor. Boleh ambil dengan Huur
koop atau perdjandjian jang Gampang sekali
37 a
Menoenggoe pesenan


Pendoedoek Makassar dan daerahnja. 
BERITA ADMINISTRATIE
Boleh mintak berlangganan dan berhoeboeng Advertentie
„MUSTIKA" Dagblad Indonesia Oemoem, pada 
Kita poenja AGENT di MAKASSAR
M. JOESOEF Mewengkang.
27 a


NST
ALLATEUR
Klitren Lor - Telef. 133 - Djokjakarta
Pasang, Memborong dan Membikin Betoel
Segala pekerdjaän Electrisch & Waterleiding
Pekerdjaän tjepet dengan harga moerah
SEGALA WAKTOE BOLEH PANGGIL DAN
BISA BERDAMI.
TJOBALAH SAJA AMPOENJA PEKERDJA'AN
TENTOE MENJENANGKAN.


1.b.


Menoenggoe pesenang


eseseseseseseseseseseses
MAMPIRLAH Di
HOTEL SLAMET
KEBOEMEN.
52 a
GOEROESODODOESODOESODO


Dr. NOTONINDITO & Co.
Kantoor voor Accountancy, Belasting¬
Commercieele en Rechtszaken
Memegang segala oeroesan
ACCOUNTANT dan ADVO¬
CAAT
Bikin beres boekoe dagang
oeroesan civiel, crimineel dll. 
Memberi peladjaran Boekhou¬
den ca., djoega dengan soerat.
Kantoor di Bandoeng, dipegang
oleh Dr. Notonindito sendiri
Boeat oeroesan penting boleh
panggil Dr. Notonindito dimana
tempat ada oeroesan.
58 a
Filialen dimana-mana tempat.


TINGGAL SEDIKIT
(Almanak Moehammadijah 1350 H. bersetoe¬
djoean 1931/'32 M.)
Almanak dinding lembaran soedah ha¬
bis di djoeal
Almanak boekoe tinggal sedikit sadja.
Almanak sobèkan (bergambar permai) poen
tidak soeka ketinggalan.
Baik lekas pesan sekarang, djangan toeng¬
goe lama-lama lagi
Harga f 1.— ongkos kirim boekoe f 0.15, jang so¬
bèkan f 0.30.
Boleh dapat beli pada tjabang-tjabang Moehammadijah
atau teroes pada:
DRUKKERIJ
PERSATOEAN - DJOKJA.
2 a


*
HOTEL ISLAM :
dan
Restaurant H. Abdulrazak
DANOEREDJAN
DJOKJAKARTA
Satoe penginapan jang memoeaskan, teroetama bagi
kaoem Islam tiada mengetjiwakannja. Selama 30 tahoen Ho¬
tel dan Restaurant terseboet beloem pernah mendapat per¬
tjelaan, malah dapat poedjian jang tidak terhingga
Poen Restaurant bersedia makan dan minoem jang enak
rasanja, serta serba bersih seanteronja.
Menoenggoe toean-toean empoenja kedatangan adanja.
Dan Kleermaker potongan netjis
219f
Beheerder, M. DJOEDI.
Eeigenaar, H. IKSAN.


RESTAURANT
S
„ASIA


STRAAT DAGEN


DJOKJAKARTA.


DJOCJA — SOSROWIDJAJAN


TELEF. 773.


s
MOHAMAD
DJALI
SOEMATRA
COMMISSIE
BATIKHANDEL & AGENT
PEKALONGAN
Post Box No. 15
Telegram-adres „DJALI"
Batik-batik Pekalongan soedah diketahoei, saudagar
saudagar batik-batik, beratoes-ratoes matjam babaran dan
kembang-kembangnja jang bagoes-bagoes, jang menjenang¬
pada sipembeli.
kan
Persediaan banjak batik-batik kaloearan baroe, babaran
baroe, dan model baroe, HALOESAN, SEDANG dan
KASARAN, seperti Saroeng-saroeng, Kain-kain pandjang
pingir, dan Kain pandjang boenton, moelai dari harga
jang paling moerah sampai harga jang paling mahal
Silahkanlah Toean-toean saudagar batik-batik, atoer
pesanan boeat pertjobaan, moedah-moedahan mendjadi per¬
samboengan besar. Harga menoeroet Pasaran di Pekalongan,
kiriman jang tidak accoord kembangnja ataupoen harganja,
bisa saja ganti dengan lain batik. Pengiriman dengan
46 a
REMBOURS atau oeang lebih doeloe


Ja itoe Restaurant Indonesiër jang paling lama
dan soedah terkenal di lain-lain Negeri.
a
—
—
Memberi bertaoe dengan hormat
Djika toean-toean, Saudara-saudara pergi plesir mam¬
pirlah di Restaurant terseboet.
Makanan roepa-roepa, énak dan moerah — Tempat
bersih. Semoea makanan dengan mertega (boter) merk
van Good — boekan boter merk Margarine. Dan se¬
moeanja makanan ta' melanggar atoeran Islam.
Djoega terima abonnement boelanan.
Memoedjikan dengan hormat, 
Pengoeroes,
R. M. ACHMAD BAKRIE.
10 c


sesesesesesesesesesesese sesesesesesesesesesesese
HOTEL
AZIATIC


Hotel jang paling lama dan jang terkenal.
Kamar-kamar bagoes dan sehat.
Penerangan listriek dan waterleiding. Disediakan
„RESTAURANT SINGAPORE" bisa dapet matjam¬
matjam makanan dan minoeman.
3
Sedia Autogarage
Memoedjiken dengan hormat.
le
boesoos de de de de de de bevoerde devoerde de door de de de de de ge
Berita Administratie.
Pendoedoek — Palembang dan
Daerahnja.
Boleh mintak berlangganan dan berhoeboeng
Advertentie „mustika Dagblad Indonesia
Oemoem —
—
E
—
—
—
pada
Kita poenja agent toean
Abdurrachman B. H. A. Ronie.
22 KEMOENDOERAN — PALEMBANG
—
KRAMASAN
62 a


iet trima Pruis
Gondomanan 62 - Djokjakarta - Telefoon 904
Mendjoewal melainkan fiets klas
jang soedah terkenal merknja.
Seperti merk: 
HIMA, SIMPLEX, GAZELLE, RALEIGH,
LA FRANCAISE, DIAMANT dan lain-lainnja.
Djoega mendjoewal HUURKOOP moelai dari f 6.-- saboelan.
—
Marilah datang menonton-menonton boleh PRODEO.
201 f


           


3


4


LIEP
TAN HOO


KELINGAN 22


27 b


DJOKJAKARTA.


E


B


Menerima pesenan 
CLICHES dan STEMPE
MARET AHI KOENINGAN


DJOKJA
MALJOBORO —
Filiaal
PASARPON — SOLO
T


Pekerdjaan di tang¬
goeng BAGOES dan
RADJIN.
Harga melawan.
Memoedjikan dengan


15 c


hormat.


D. E. N. I. S.
(De Eerste Ned. Indische Spaar & Hypotheekbank 
Hoofdkantoor — Bandoeng.
Spaarbrief (soerat tjelengan) berharga f 500.— 
terima koembali dalem sedikit tempo paling rendah
f 828.68 dan paling tinggi f 921.27.
M. van GANSWYK
J.
22 b
Toegoe 6 — Djokjakarta.


GAOS
Firma A.
No. 10 Pasar Djohar Semarang.
Horlogi merk CYMA dari nekel harga
f 11.50
Horlogi merk JONGHANS pake wekker bisa boenji, dari
nekel harga
2.—
13.50
Horlogi merk CYMA tjap spoor dari nekel harga
Horlogi merk PATENT LONDON Extra dari nekel harga
14.—
Horlogi merk CRONOMETRE CYMA dari nekel harga
f 15.—
Horlogi merk CRONOMETRE ELECTION dari nekkel
15.—
harga
Horlogi merk MYSTERIA SKROEP dari nekel harga
7.—
Horlogi merk ENIGMA dari nekel harga
5.—
Horlogi merk Fa. A. GAOS dari doble dubbelkast harga
5.—
3.50
Horlogi merk Fa. A. GAOS dari nekel pake radium harga
5.5
Horlogi merk MYSTERIA tjap tawon dari nekel harga


Horlogi merk ABDULKARIM pake radium dari nekel harga f
3.5
.50
Horlogi merk PAHLAWAN Djawa dari nekel harga
Horlogi merk MISS RIBOET dari nekel harga 
2.50
Horlogi tangan dari mas 14 kr. boeat njonjah pake band
pita hitam model pesagi „oval" moelai harga f 17.50 sampai f
25.—
30.—
dan jang boeat toean harga
7.50
Horlogi tangan dari doble merk HECA 4 segi harga
4.50
Horlogi tangan dari nekel merk SULTANA pake radium harga
Merk SULTANA jang zonder radium harga
3,50
Horlogi tangan dari mas 14 merk ELECTION dubbelkas
harga
f 25.—
Horlogi tangan dari doble merk CRONOMETRE CYM2
30.—
pesagi pandjang harga f
Wekker moelai harga
5.—
dan
f
.
2.50,
3.50
Dan semoeanja horlogi wekker dapat garanti 5 tahoen dan 10 tahoen
Sedia djoega lain-lain merk jang sampai tjoekoep
Sedia plaat gramophone lagoe dari film bitjara, lagoe Arab
lagoe Melajoe jang paling baroe.
Sedia guitar, viool, mandolien dari Europa kwaliteit No. 1 har¬ 
ga melawan dari lain-lain toko dan sedia djoega snar-snarnja.
Harga jang terseboet di atas lain ongkos kirim.
Boleh minta prijscourant bergambar dikirim dengan gratis.
36a


KABAR - SENANG
Electrische Auto — Reparatie Atelier 
Ng. ROTOSOEMARJO
Djokjakarta.
Pakoealaman — Telef. 621
—
Menerima segala pekerdjaän bikin betoel Auto & Motor
fiets dengan onkost moerah
AUTOGENE-SMELTLASCH (Pekerdjaän dari boeboetan
dan lain-lainnja) dengan onkost direken rendah sekali.
23b
Memoedjikan dengan hormat


Kleermakerij, Chemische Wasscherij & Ververij 
S. A. M.


NGABEANSTRAAT


DJOKJAKARTA


Bikin segala matjem pakean boeat Toean - Toean
dan Anak-Anak. Potongan menoeroet zaman.
Sanggoep tjoetji dan ganti kleur (warna) dari pa¬
kean Palmbeacht, Tricot, Gabardine etc. 
Menanti dengan hormat.
13 b.
Md. AFFANDI.


S
- BATIKKERIJ 
SJAJENGSARNSO


DAGEN


DJOCJA.


BERDAGANG dan BIKIN
KAIN BATA
Menoenggoe pesenan,
25 a
S


TOKO H. HASAN
LEDIKANTEN en MEUBEL HANDEL
Gemblongan 44 — Telef. 3155 — Zuid SOERABAJA
Sedia tempat tidoer, dari Besi 1e Kwaliteit tjet poe¬
tih prijs compleet (zonder klamboe) dengan Bultzak
tinggi 15 c.M. bantal goeling, tiker rottan dan knoop
koeningan.
OEKOERAN LEBAR PANDJANG
No. 1 190 X 230 c.M.
 f 70.—
2 165 X 220 „
 „ 60.—
.
7.
3 135 X 220
 „ 48.—
14
— „ 36.—
4 105 X 200
101
.
..
Harga lontjeng model baroe tjap boeroeng, boenji
saben 1/4. Westminster f 45.—. Gong f 25.— Djalan baik. 


PERSEKOETOEAN DAGANG BOEMIPOETRA
Hoofdkantoor Djokjakarta - Gondhomanan 44 - Telef. 950
Filiaalen: POERWOKERTO; MAGELANG dan CHERIBON
Memperdagangkan dengan CONTANT atau HUURKOOF
Matjam-matjam meubilair, tempat tidoer besi (Compleet), Di
vans; Lampoe pompa-, Stormkink-, Doedoek-, Gantoeng-, merk
Petromax, menjala memakai petroleum; Lontjeng-lontjeng Gong;
Westminster dan Standard; Reis dan Salon Gramophoon; Wind¬
buksen dari 41/2 m/m dat 51/2 m/m; zonder memakai vergunning
dan pas.
PEMBAJARAN RINGAN
HARGA MELAWAN !
Djoega mendjadi leverancier dari beberapa Cooperatieve Ve¬ 
reenigingen di Djokja dan sekiteinja.
SOKONGLAH pendirian peroesahaan Kebangsaan, dengan
djalan membeli Aandeelnja. Maatschappelijk Kapitaal f 40.000.—
Misih disediakan beberapa Aandeel dari f 100.—; f 50.— ;
dan f 25.— (jang f 10.— hampir abis) dengan boleh diangsoer
Moelai 1 Januari 1931 sampei April (4 boelan) soedah bisa dapat
oentoeng bagoes; Boekhoudkundig Onderzoek diperkenankan
kita,
Hormat
PENGOEROES
4C


Kalau Toean-toean datang di CHERIBON; haraplah me¬
nginap di
ORANJE HOTEL
Pagongan straat 21 - Telef. 77 - Cheribon. 
Hotel Indonesier jang soedah terkenal.
Kamar-kamar bagoes, penerangan Electrisch, Waterleiding
dan Pekarangan lebar,
Sedia kamar besar, kamar ketjil dan kamar boeat familie.
Tarief sebagaimana Hotel jang lain,
Menoenggoe kedatengan
Moh. ANWAR
Eigenaar. 
24 b


Hineraal
waterantiek „midoen Java
— TELEF. No. 171
— DJOKJAKARTA
KOTTA BAROE


Jang soedah terkenal.
AERBLANDA dan LIMONADE
paling enak.
Apa toean soedah tjoba ORANGE CRUSH ? ?
Memoedjiken dengan hormat
J. G. COMANNE.
12 a


HOOFDREDACTEUR:
HADJI A. SALIM


DAGBLAD INDONESIA 'OEMOEM


DIRECTEUR:
St. TIRTOSOEPONO


No. 76 Lembar KEDOEA
Senin 3 Augustus 1931 
Tahoen ka I


(Dilarang mengoetip atau menjalin. Hak pengarang dipertahankan bagi penoelis)
Dari Hikajat dan Riwajat.
Oleh SARDJAN
Barabudur.


Indonesia


i sebelah barat soengai Pro¬
go, kira-kira toedjoeh pal dari
Moentilan, djika kita berdjalan
kearah Selatan, maka nampaklah
di depan kita, di atas segala doe¬
soen-doesoen dan desa-desa, da¬
lam pemandangan seperti meleng¬
kat kepada lereng goenoeng-goe¬
noeng jang soeram biroe berseri¬
seri, seboeah tonggokan jang te¬
ratoer rapi sebagai tjemboeng jang
terbikin oleh tangan djin karena
amat besar dan permainja
Semangkin dekat semangkin
hilang dari pemandangan, karena
tertoetoep oleh rimboen pohon¬
pohonan doesoen - doesoen itoe
Tapi ta' lama lagi, setelah kita
melaloei djembatan Frogo, dan
berdjalan kira satoe pal, maka
mendjilma di sebelah kiri kita
tjemboeng jang kelihatan dari
djaoeh ini, ialah seboeah tjandi
jang dinamai Barabudur.
Soepaja sampai kehalamannja,
maka kita haroes naik keatas,
karena tempatnja boekan tanah
datar, melainkan seboeah anak
goenoeng jang ternjata disengadja
dipilih oleh pendiri-pendirinja doe¬
loe itoe
Djika diamatkan dari bawah
dari halaman itoe, memang ba¬
ngoen tjandi jang terbaik dan
sempoerna diseloeroeh benoea
Timoer ini, soenggoeh nampak
seperti tjemboeng atau seperti
belahan boeah djeroek jang di
letakan pada bagian paparnja
Bangoen ini ialah bangoen stupa,
ja'ni matjam koeboeran jang ter¬
dapat di tanah Hindoe pada ta¬
hoen 200 sebeloem lahir Nabi
Isa a. s. Koeboeran jang seperti
tjemboeng (halve bol) ini keba¬
njakan di atasnja ditanamkan se¬
tangkai pajoeng.
Dari sebab tjandi Barabudur
ada soeatoe matjam Stupa itoe,
maka terdapatlah di atasnja se¬
boeah pinakel, jang nampak dari
bawah seperti pajoeng tertoetoep
Tapi, djika kita naik ke atas
nja kita lihat, bahwa tjandi itoe
bertingkat-tingkat; jang dibawah
lebih lebar dari jang di atas, se¬
moea ada toedjoeh. Menilik
ini maka njata sekali, bahwa
bangoen soesoenan choesoesnja,
tidak beda dari pada bangoen
tjikoerat, ja'ni goenoengan
jang bertingkat jang digoenakan
di Perzia oentoek melakoekan
agama.
Tjandi jang kelihatan seperti
belahan djeroek dari djaoeh itoe,
sesoenggoehnja empoenja bangoen
persegi, hanja ketiga tingkatan
jang teratas sekali jang boendar
dan ta'terhias dengan gambar¬
gambar pahatan dan goea-goeaan
berisi patoeng-patoeng Bodhisat
twa, seperti jang empat dibawah
nja. Memang ada ma'na perbe¬
daan ini.
Pada djaman dahoeloe kala,
tatkala keradjaan Mataram ter¬
perintah oleh keloearga Cailendra,


SERBA PENDEK
Toean P. A. Mandagie
sekarang soedah mendjabat pe¬
kerdjaan kepala distrik dengan
menerima gelaran „majoor" dipe¬
kerdjakan pada residen di Mena¬
do. Doeloe ia mendjadi delegin
polksrad. (Aneta)
Soember minjak tanah
sekarang sedang ditjari oleh be¬
berapa orang Eropah dari B.P.M.
di Pemalang. Kabarnja ada tanda¬
tanda jang mengoendjoek bahwa
di sitoe bisa didapat hasil „tjair"
terseboet.
Harga boeah-boeahan
di Modjokerto hari bela¬
kangan ini sangat moerah. Se¬
manika meradjalela, appel seperti
hoedjan didatangkan dari Soera
baja, begitoe djoega jang lain-lain.
Appel jang doeloe mesti dibeli


dan agama Mahayana berkem¬
bang biak di daerah Djawa Te¬
ngah, maka disekeliling Barabu
dur itoe didiami oleh pendeta¬
pendeta.
Tjandi itoe disediakan sebagai
tempat mengheningkan tjipta oleh
mereka. Sekarang, djika kita naik
diatasnja, dan melihat segala
gambar-gambar dan patoeng-pa¬
toeng seperloenja, paling lama
akan selesai dalam setengah djam
tiap-tiap tingkat didjalani.
Tapi pendeta-pendeta dalam
melakoekan agamanja, menghe¬
ningkan tjiptanja sambil memba¬
tja rafal-rafal, tidak berani mengi
tari segala gambar-gambar dan I.)
itoe dalam seketjap mata sadja.
Harian, minggoean, ja tahoenan
mereka akan baroe sampai di¬
poentjak tjandi itoe
Empat tingkat jang di bawah
menoendjoekkan gambar-gambar
dari riwajat kehidoepan Sang
Buddha Siddharta, dari kelahiran¬
nja sampai mendjadi orang jang
mendapat bodhi, sedang diatas
gambar-gambar, ditaroehkan da¬
lam goea-goeaan jang teroekin
dan terhias dengan beberapa
matjam loekisan kita lihat patoeng
Bodhisattwa-Bodhisattwa.
Sehabis tingkat jang ke-empat
maka, djika naik ke atas sampai¬
lah kita ketingkat jang boendan
dan ta' terhias sama sekali. Poen¬
dagob-dagob jang terdapat di
sitoe, dan berisi patoeng-patoeng
Dhyanibuddha ta' teroekir djoega.
inipoen berma'na djoega. Tempat
jang soenji daripada segala loe¬
kisan dan gambar - gambar itoe
menoendjoekkan keadaan jang
sempoerna bagi orang Mahayana,
ja'ni keadaan menoesia djika ia
telah soenji daripada segala naf¬
soe dan niatan, ialah alam nir¬
wana
Di atas sekali terdapatlah seboe¬
ah Stupa jang amat besar, dan
di atasnja, seperti tadi kelihatan
dari bawah, berdiri seboeah pi¬
nakel
Menoeroet berita di dalam stupa
toe ada soeatoe patoeng Adhi¬
buddha, tapi barangkali tidak be¬
nar, karena roepa patoeng itoe
ta' beda dari pada lain - lainnja,
djadi boleh djadi dimasoekkan
oleh seorang jang doeloe beker¬
dja memperbaiki tjandi itoe.
Tahoen pendirian Barabudur
kita ta' dapat menentoekan jang
teliti, karena ta' terdapat satoe
toelisanpoen jang menjatakannja.
Tapi menilik kepada pahatan
(inscripties) jang sekarang kita ta¬
dapat melihatnja, karena ada di
bawah sekali dan tertanam di
bawah tanah, ahli-ahli menetap
kan bahwa Barabudur itoe didi
rikan di dalam abad ke 8, karena
hoeroef-hoeroef dari pahatan itoe
menoeroet selidikan dipergoena¬
kan orang dalam abad itoe.


di provisien en dranken dengan
harga 60 sen per pond, sekarang
dapat beli dengan etjaran di toko¬
toko biasa atau dipasar.
Nan Hua menang 7 wak¬
toe ia main di Medan bertanding
dengan C.S.C. Oetjapan sjoekoer
dari penonton diseroekan kepada
kampioem Hongkong itoe, (Opi¬
sil).
Oeroesan tarboes jang
dibakar dalam rapat be¬
sar Islam di Djakarta tidak
mendjadi toentoetan, maski toean
S. Moehammad Albahar sesoedah
itoe laloe disoeroeh mengadap
kepada hoepbiro polisi. Habis
diperiksa, so'al ini ta' dapat di
perpandjangkan, sebab semoea
jang mempoenjai tarboes itoe
ichlas mengasihkannja.


Satoe pelanggaran ditoentoet
doea kali.
Poetoesan Land
gerecht Lawang.
Orang toelis pada kita sebaga
berikoet:
Pak Kaboel menoekar koedanja
kepada pak Doerakim, dengan
tambah oeang sebesar f 5.—.
Tidak berselang berapa lama
roemah pak Kaboel kedatangan
seorang dari Blimbingsari bersama
polisi, jang menjatakan bahwa
koeda itoe miliknja, hingga pak
Kaboel perloe menerangkan doe¬
doeknja perkara, tapi pertjoema,
dan koeda laloe di ambil oleh
jang mengakoe berkoeasa
Lantaran begini pak Kaboe
laloe datang di roemah pak Doe¬
rakim, selain minta kembali koeda¬
nja poen ia minta kembali djoega
oeang jang f 5.— itoe
Dari pembitjara'an ini laloe
terbit tjektjok dan terdjadi perke¬
lahian, dan dalam perkelahian ini
pak Kaboel poekoel pak Doerakim
dengan poekoelbesi.
Boeat perkara ini Pak Kaboel
mesti mengadap di depan Land¬
gerecht, jang laloe mendjatoehkan
hoekoeman padanja delapan hari
pendjara
Hoekoeman ini oleh Pak Ka¬
poel diterima baik dan telah
mendjalani hoekoeman itoe. la¬
poen telah dapat soerat lepasan
dari Sipir pendjara
Tetapi, alangkah terkedjoet Pal
Kaboel, berselang tidak berapa
lama, ia terima panggilan lag
dari Landgerecht, sedang ia me¬
rasa tidak melakoekan lain per¬
boeatan atau pelanggaran jang
melanggar wet
Sesoedah ia mengadap pada
Landgerecht, baroe ia tahoe bah¬
wa ia ditoentoet dalam perkara
jang doeloe djoega, jang menje¬
babkan ia telah dihoekoem dela¬
pan hari lamanja.
Toeroet poetoesan jang dibe¬
rikan oleh Landgerecht paling
belakang ia dihoekoem pendjara
lamanja.... doea boelan
Moepakat atau tidak, senang
atau tidak, sebab poetoesan
dari Landgerecht tidak gampang
di lawan, maka ia tjoema ambil
satoe2nja djalan, ialah minta grasi.
Penoelis sebagai famili dari
pesakitan, jang tinggal di satoe
tempat djaoeh, waktoe terima
berita ini merasa sangat heran
dan laloe timboel doegaan tentoe
Pak Kaboel berboeat lain - lain
perkara jang melanggar wet
Lantaran ingin tahoe lebih
tegas, maka penoelis datang di
Lawang
Apa jang penoelis pertama
dapatkan keterangan ialah ada
dibilang bahwa sebab Pak Ka¬
boel bisa menampak kedjadian
ini karena anak perempoean Pak
Doerakim, pihak pendakwa, men
djadi baboe dari Landrechter ter¬
seboet, satoe keterangan jang
penoelis sama sekali tidak maoe
pertjaja, sebab tidak bisa djadi
satoe landrechter maoe berlakoe
begitoe (menoeroet kehendak ba¬
boenja, boeat balas perkara
ajahnja).
Lantaran begini, maka, boeat
dapat satoe kepastian lebih djaoeh,
penoelis laloe datang mengadap
pada Assisten Wedono Lawang
boeat tanja, apakah Pak Kaboe¬
tidak lakoekan lain perboeatan
lagi daripada perboeatan jang
doeloe, dan lantaran perboeatan
itoe ia telah dihoekoem delapan
hari?
Dari Assisten Wedono, penoe¬
lis dapat keterangan bahwa Pak
Kaboel tidak lakoekan lain pe¬
langgaran dan Ass. Wedono sen¬
diri djoega menjatakan keheranan
nja dengan poetoesan dari Land¬
terecht, jang djatoehkan hoe¬
koeman doea kali boeat satoe
pelanggaran. Malah Ass. Wedono
terseboet menerangkan poela
ialah jang mengatoer bikin grasi
dan pertjaja tentoe Pak Kaboe
anti dapat pengampoenan
Penoelis harap dan pertjaja
jang berwadjib nanti loepoetkan
Pak Kaboel dari hoekoeman ter¬
seboet „S. T. P.


BOVEN DIGOEL.
Lezing kapitein Becking.
Kapitein Becking, pembesar mi¬
litair jang beberapa lama berada
di tempat perasingan di Digoel
Oedik, telah bikin lezing tentang
Digoel boeat leden dari V. C.
dalam Kunstkring, Soerabaja.
Toean Becking bilang, ia hanja
akan bitjarakan sadja apa adanja
dan tidak akan madjoekan kritik
jang keras. la bilang ini soal
mendjadi soal baroe, berhoeboeng
dengan perkoendjoengannja toean
Hillen, waktoe itoe lid dari Raad
jan Indie dan djoega berhoe¬
boeng dengan rapport toean Hillen.
Dalam December 1926 kombali
dari Bantam, ia tidak segan hati
boeat terima djabatan itoe sebagai
pemimpin dari tempat itoe per¬
asingan di Boven Digoel dan ten¬
tang iapoenja pakerdja'an di sitoe,
ia akan bitjarakan di sini. Ini ada
satoe tempat dengan keada'an
koeno jang diatoer atas azas kom¬
munis
Lebih doeloe spreker tjeritakan
bagaimana di sitoe telah diberdi¬
rikan koeboe-koeboe boeat militer,
bagaimana anak militer lakoekan
ronda di sitoe dan bagaima ke¬
moedian itoe tempat perasingan
soedah diatoer dan achirnja ia
tjeritakan bagaimana keadaan di
tempat pemboeangan
Menoeroet pendapatan spreker
itoe tempat pemboeangan ber¬
maksoed boeat menjendirikan
orang-orang jang berhaloean ko¬
moenis dari tempat - tempat jang
terantjam dan djoega boeat me¬
mengatoer soeatoe pergaoelan
hidoep bersama-sama bagi orang
Boemipoetera, kalau perloe dengan
dipaksa, perloenja boeat mengoe¬
jangi ongkos pemboeangan. Kalau
paksaan dalam pekerdjaan tidak
diperkenankan, maka spreker koe¬
rangkan barang makanan jang
masih beroepa bakal makanan
dan seberapa boleh mereka mesti
adakan sendiri, dengan poedjikan
perkataan: „Barang siapa tidak
maoe bekerdja, tidak akan bisa
makan
Spreker taksir ongkos pem¬
boeangan ada 10 millioen roepiah
semoeanja dan belakan satoe sikap
jang tetap dalam soal pemboea¬
ngan
Sebagai soeatoe atoeran, ba¬
gaimana satoe tempat pemboea¬
ngan mesti diatoer, spreker se¬
boet
l. letaknja tempat pemboeangan
begitoe roepa, soepaja kans boeat
melarikan diri dari itoe tempat
sekikit sekali
2. tempat bestir haroes jang
bisa dikoendjoengi oleh kapal api
goebernemen
3, tanah jang baik haroes ter¬
sedia boeat pertanian.
4. pri kewarasan haroes jang
bisa dipertahankan dan air mi¬
noem haroes jang baik,
5. pendoedoek di sekitarnja
haroes tidak berhoeboengan de¬
ngan propaganda komoenis atau
ain propaganda matjam demikian.
Hal jang terseboet 1, 2 dan 5
terdapat di Tanah Merah. Hal
3 sebeloem orang mangetahoe
dan hal 4 djoemlah malaria di
sana besar sekali
Achirnja ia kasih oendjoek ba¬
gaimana koeboe - koeboe militer
itoe di sana telah diatoer dan
bagaimana los-los (loods) boeat
kaoem kominis telah dibikinnja.
la toetoerkan djoega tentang
inspeksi jang ia tidak moefakati.
Spreker tadinja niat boeat ada¬
kan paksaan dalam pekerdjaan dan
dengan hoekoeman pekerdjaan
kepada mereka jang membang¬
kang perintah dan tidak moefakat
pada atoeran, jang melarang ini
dan itoe dalam interneerings
kamp
Sesoedah datang atoeran satoe
lagi dari goepernoer Ambon, ia
lantas minta berhenti dan di'idzin¬
kan
Orang roepanja kewatir, jang
sebetoelnja orang tidak oesah
kewatirkan dan orang tidak kasih
kemerdekaan pada spreker dalam
perboeatannja ditempat perasi¬
ngan itoe.
Sesoedah itoe lezing habis, lan¬
tas dipertoendjoekan gambar-


Soeara Pembatja


So'al brosoere nona Djainab
tentang Aniem.
Pendirian kita
Brosoere nona Djainab telah
mendjadi soeatoe so'al dalam ka¬
langan ramai Oemmat Islam di
Mataram. Ramai kata kita, kare¬
na „mustika" bertoeroet - toeroet
memoeatkannja, waktoe kita ma¬
sih berada di Mataram, beloem
lah kelihatan toean S. Tjitrosoe¬
bono memoentjoelkan namanja
dalam „mustika". Waktoe kita
di Mataram beloemlah kita ke¬
datangan toean S. Tjitrosoebono
jang merasa dirinja mendapat
tentangan dari kita. Kita senga¬
dja menantang kepada toean itoe
dalam so'al berkepala di atas, ka¬
rena kita merasa agama kita di¬
djadikan perkakas propaganda
menjoeboerkan Aniem. Kita me¬
ngoetjapkan terima kasih atas
nasehat jang ada di dalam bro¬
soere itoe, jang menoentoen kita
orang Islam djangan sampai men¬
tjoeri. Toentoenan jang demikian
kita djoendjoeng tinggi. Didjoen¬
djoeng tinggi atas kebenaran na¬
sehat jang didasarkannja kepada
ajat Al-Quran ataupoen hadis.
Oleh sebab kita senantiasa men¬
djoendjoeng tinggi kepada ajat
Al Qoer'an dan hadis itoe, ter¬
sedialah djasmani dan rohani kita
mendjadi korbannja, boeat mem¬
bela segenap agama Islam, Oem¬
mat Nabi Moehammad s.a.w. dan
tanah air Islam. Oleh sebab ajat
Al Qoer'an dan hadis itoe dipaka
sebagai propaganda teroentoek
bagi hanja djangan menoekar pe¬
lentong (balon) lampoe listrik jang
telah ditetapkan dengan jang lebih
besar, ertinja soepaja djangan
memakai stroom lebih banjak dari¬
pada jang telah ditetapkan, dan
sebaliknja dalam brosoere itoe
sama sekali tidak kedapatan na¬
sehat boeat pelarangan djangan
mentjoeri bagi oemoemnja apa
sadja, maka segenap toeboeh dan
djasmani kita menoedoeh, bahwa
brosoere itoe mengandoeng mak¬
soed boeat menoendjang peroe¬
sahaan Aniem. Pada mata oemoem
kita jakin tidak asing lagi, bahwa
Aniem adalah soeatoe peroesahaan
jang bersifat kapitalistisch (kemo
dalan). Peroesahaan itoe boekan
nanja berdiri di Mataram sadja,
tetapi hampir seloeroeh tanah
Djawa berkibar nama Aniem.
Oleh sebab boekti jang njata-njata
bahwa brosoere itoe hanja ter¬
oentoek bagi djangan mentjoeri
stroom Aniem, maka tambah
koeatlah toedoehan kita atas pe¬
njiar brosoere itoe dan atas tiap-
tiap mereka jang telah sama me¬
moefakati dan membenarkan isinja,
bahwa mereka telah berani me¬
ngambil ajat Al Qoer'an dan
hadis djadi perkakas boeat menjo¬
kong soeatoe peroesahaan jang
bersifat kapitalistisch. Sedangkan
dalam hal jang demikian, menoe¬
roet pertimbangan kita jang kita
dasarkan kepada agama Allah, te
lah berlawanan dengan kemaoean
dan asas Islam.
Keterangan jang lebih pandjang
dalam hal ini beloem perloe kita
bentangkan, karena kita menoeng¬
goe adanja „Openbare De¬
bat Vergadering St. M.
Joesoeb Samah kontra
S. Tjitrosoebono" jang
J.
kita telah minta kepada toean
Drijowongso boeat memperda¬
maikannja dengan toean S. Tji¬
trosoebono tentang adanja ver¬
gadering itoe. Poen kita telah


jambar sorot keadaan di Digoel
Dedik. „P.S." (Wah protes aloes
aloesan! Minta kemerdekaan oen
toek menjiksa? Orang soedah
boeangan maoe disiksa dengan
perboeatan ta' laik lagi? Sjoe¬
koerlah pembitjara diatas soedah
minta lepas, dan ta' poenja ke¬
koeasaan lagi dalam pemerintahan
militer! Red, „m
Kesehatan ra'jat Bali dan
Lombok.
Inspektoer dari Dienst van
Volksgezondheid telah kembal


perloekan meminta kepada toean
redaksi „mustika" memoeatkan
djawaban kita terhadap kepada
t. S. Tjitrosoebono jang telah me¬
oetarakan djawabnja sendiri da¬
lam „mustika" No 70 lembar ke¬
doea tanggal 25 Juli
Toean S. Tjitrosoebono mene¬
rangkan, bahwa beliau tidak be¬
gitoe gemar menantang - nantang
beranggar dengan saudara sebang¬
sa dan seagama. Tetapi kita me¬
rasa kewadjiban menantang dan
beranggar dengan saudara jang
mengakoe sebangsa dan seagama,
tetapi jang tidak berambil sebagai
pengakoeannja, dan berlakoe se¬
baliknja daripada pengakoeannja.
Pengakoean jang hanja di moe¬
loet sadja, boekan soeatoe 'amal
jang mentjoekoepi atas kesem¬
poernaan tiap - tiap jang dimak¬
soed oleh dasar Islam. Pengakoean
jang seperti itoe jang terbit dari
pada orang jang hanja mengakoe
Islam, adalah kita anggap soea¬
toe pengakoean palsoe, jang bo¬
leh mentjelakakan seloeroeh Oem¬
mat Islam jang bergaoel dengan
dia.
Oleh sebab itoe bagi kita, ter
baksa mesti memandangnja se¬
bagai koetoe boesoek dalam se¬
limoet. Soepaja koetoe boesoek
terhindar dari selimoet kita, per¬
loelah ditjoetji dengan karbol dan
soeblimat. Memang kita tahoe,
bahwa tiap-tiap koetoe boesoek
takoet akan karbol atau soebli¬
mat, kalau ditahannja atau berani
ia menantang itoe, ta' dapatlah
ia mendjalankan rolnja.
Toean S. Tjitrosoebono mene¬
rangkan sebagai ini: „Saja se¬
„salkan bahwa sedjak hari perte¬
„moean itoe tidak dinjatakan akan
„meremboek boekoe siaran itoe
„tjoba ada diseboet-seboet nistja
ja saja perloekan sekali datang
„(sesoedah sementara seboelan
„saja terserang penjakit jang me¬
„maksa dengan nasehat thabib
„saja mesti mendiamkan diri pada
„waktoe malam). Di sitoe kalau
perloe bolehlah toean Joesoef
„Samah beranggar moeloet de¬
„ngan segala apa sadja, saja poen¬
„tidak akan keberatan
Oleh sebab menoeroet kete¬
rangan toean S. Tjitrosoebond
jang maksoednja, bahwa beliau
itoe dalam halangan, apalagi tidak
terseboet - seboet boekoe itoe
akan diremboek, dan kalau da¬
tang boleh beranggar moeloet
dengan beliau dengan segala apa
sadja, maka disini sekali lagi kita
menjeroekan kepada toean S. Tji¬
trosoebono, tjobalah toean boek¬
tikan dengan kelakoean toean
sendiri, jaitoe toean tentoekan
sadjalah mengadakan openbare
Debatvergadering pada tanggal
10 atau 11 Augustus, baik siang
ataupoen malam, dan pilihlah di
mana tempat jang toean soekai
saja akan mendatangnja, walau¬
poen saja telah djaoeh dari Ma¬
taram sekarang. Disitoe nant
dapatlah diketahoei djantan dan
betinanja.
Dalam „mustika" No. 71 lemban
kedoea bertanggal 27 Juli 193.
dalam artikel „Soal brosoero
Aniem, menerangkan, bahwa
orang dari Komite, begitoe djoega
dari komite opisil, diterangkannja,
bahwa Komite Protest Aniem sama
sekali tidak ada niatan oentoek
memperbintjangkan hal ini (bro
soere Aniem), karena maksoed
komite ialah oentoek menentang
kemahalan tarip teroetama, dan
kedjelekan - kedjelekan atoeran 
Aniem oemoemnja
(Lihat samboengan sebelah)


dari perdjalanannja inspeksi di
Bali dan Lombok jang pada hari
Kemis ini soedah moelai lakoekan
pekerdjaannja lagi di Soerabaja.
Selama perdjalanannja selama
tiga minggoe, di Midden Lombok
telah mendirikan satoe genees¬
kundige afdeeling, dikepalai oleh
seorang Indische sebagai direktoer
tempat kedoedoekan di Praja
Lebih djaoeh pekerdjaan boeat
mendjaga kesehatan pendoedoek
di Lombok ternjata soedah djadi
madjoe. Di Mataram telah diker¬


Samboengan soeara pembatja
Penerangan terseboet di atas
kita toeroet membenarkannja, dan
kita mengakoei bahwa tentang
mengemoekakan brosoere Anien
itoe di moeka pertemoean adalah
terbit dari kita sendiri, dengan
tidak membawa - bawa nama
komite. Tetapi di dalam waktoe
mengemoekakan itoe tidaklah ada
kita menjinggoeng - njinggoeng
nama toean A. D. Haanie, karena
kita ragoe-ragoe dengan nama
itoe jang hanja tertoelis dengan
A. Hanie. Hanja sadja toean A
D. Haanie sendiri jang mengakoe
dalam pertemoean itoe, bahwa
jang mempoenjai tanda tangan
A. Hanie itoe beliau (A.D. Haanie
sendiri. Dan dalam pertemoean
itoe djoega toean A.D. Haanie
mentjaboet namanja dari kitab
siaran itoe
Tentang sikap kita terhadap
kepada isi toelisannja toean A. D.
Haanie dalam „mustika" No. 71
beloemlah kita akan njatakan
sekarang, karena dalam toelisan
itoe jang njata-njata menghendak
pertentangan dengan kita tidak
kedapatan, walaupoen pendapatan
toean terseboet itoe ada djaoeh
berbeda dengan anggapan kita
terhadap kepada sipengarang, dan
isi brosoere itoe.
Kalau kita timbang perloe djoe¬
ga, tentoelah akan kelihatan arti¬
kel kita dalam „mustika" lain-lain
nummer.
St. M. Joesoef Samah.


djakan satoe verpleegster bangsa 
Eropah, jang bekerdja menoeroet
peroebahan-peroebahan jang di¬
adakan boeat daerah tsb.
Di Bali inspektoer telah me¬
ngoendjoengi waterleiding baroe
di Tabanan dan Den Passer
Pekerdjaan pengambilan air dari
soember masih dikerdjakan. Be¬
berapa kesoekaran jang mengha¬
lang-halangi pekerdjaan waterlei¬
ding itoe soedah bisa disingkirkan.
Diharapkan pada sebeloem ta¬
hoen ini berachir, pemasangan
waterleiding di Tabanan akan
selesai, sedang antero pekerdjaan
waterleiding bakal rampoeng se¬
anteronja pada achir tahoen 1932.


Boykot Italia.
Tidak berboeat
apa-apas
Berhoeboeng dengan kabaran¬
kabaran tentang gerakan boykot
Italia, jang djalan djoega di Indo¬
nesia, Aneta telah interview kon¬
soel Italia di Djakarta toean
L. Censi, dan toelis seperti beri
koet:
Toean Censi beloem lama
berada di Batavia dan djadi beloem
tahoe tentang loeasnja gerakan
itoe. Sementara olehnja diberi
tahoekan bahwa kabaran jang
bilang pemerintah Italia telah
berlakoe tidak manis terhadap
kaoem Moeslimin di Tripoli ada
tidak betoel. (?? red. S.P.) (22l red.
„mustika"
Di Tripoli pemerintah Italia
selaloe ambil standpunt bahwa
agama boekan sadja haroes di¬
hormati, tapi selaloe toendjang
kesempatan boeat kaoem Moesli¬
min akan dirikan mesdjid-mesdjid.
Tentang sikap pemerintah ter¬
hadap pendoedoek - pendoedoek
anak negeri di Tripoli, pemerin¬
tah selaloe memadjoekan pertani¬
an, dan antara lain-lain dilakoe¬
kan dengan berikan perkakas¬
perkakas pertanian
Sementara toean Censi telah
kirim tilgram pada pemerintahnja
minta dikasih keterangan opisil
Apabila keterangan ini diterima,
nanti akan dikabarkan. (S. P.)
Konsoel Italia didjaga keras.
Berhoeboeng dengan adanja
gerakan kaoem Moeslimin di se¬
loeroeh Indonesia menentang per¬
boeatan Italia jang berlakoe
kedjam terhadap kepada kaoem
Islam di Tripoli, konsoel Italia
jang tinggal di Djakarta sekarang
didjaga dengan keras oleh polisi.
(K. P.)
(Orang takoetkan apabila kor
soel itoe kena bom dari kaoem
Moeslimin. Begitoe? Red. „m").
Taman Dewasa Taman Siswa
Djakarta.
Beloem lama ini Taman Dewasa
(sekolah menengah) Taman Siswa
di Djakarta soedah diboeka di
Kemajoran. Sebagai boekti bahwa
anak-anak kita banjak jang koe¬
rang roemah sekolah, maka seko¬
lah menengah jang baroe itoe
sekarang soedah mempoenjai moe¬
rid 47 orang. Antara moerid-
moerid itoe banjak poela jang
keloearan dari H. I. S. dan ada
djoega jang datang dari tempat
djaoeh seperti Donggala d.l.l.


Harga hasil boemi di
Ngawi.
Beras, berhoeboeng dengan
banjaknja pembeli jang maoe
beli beras keloearan di sini
sekarang dengan sekonjong-ko¬
njong harga beras lantas naik, se¬
perti beras nomer satoe keloearan
pasar biasanja tjoema f 4,—, se¬
karang soedah naik djadi f 4.50.—
per pikoel; beras nomer doea
keloearan Genthong biasanja
f 3.25.—, sekarang Madioen be¬
rani f 4.— per pikoel, begitoepoen
harga padi tidak maoe keting¬
galan bertoeroet - toeroet naik
djoega; padi boeloe jang biasanja
tjoema f 2.—, sekarang orang soe¬
dah berani f 2.25 dan padi tjeree
f 1.60 per pikoe
Maskipoen harga beras soedah
naik begitoe roepa, tapi bagi
saudagar-saudagar hasil boemi di
sini banjak jang menghisap djari
sadja, tidak banjak jang bisa tarik
keoentoengan karena tidak ada
jang poenja persediaan besar.
Kedele hitam, panenan
soedah berachir, tapi naiknja har¬
ga beloem seberapa, djika menoe¬
soet harga pokok rata-rata f 4,—
sementara sekarang orang baroe
berani beli f 4.25 per pikoel de 
ngan zak.
Bidji djagoeng, kendati
barang ini keloearnja tidak sebe¬
rapa dan lantaran permintaan dari
lain tempat tidak ada, djadi seka¬
rang harganja tjoema f 1.— pada¬
hal tahoen doeloe bisa lakoe
f 2.80 per pikoel.
Asam berbidji, waktoe di
sini baroe moelai panen, harga
keloearan pasar jang masih sediki
basah f 1.50, djika dikeringkan
kira-kira soedah ada f 2.— per¬
pikoel
Gaplek, poen soedah moelai
keloear, tapi lantaran di Soeraba¬
ja harganja keliwat rendah, hing¬
ga di sini sekarang orang tjoema
berani beli paling mahal f 0.50,
Katjang idjo, sebab tahoen
ini panenan besar, djadi sekarang
jang kwaliteit koerang baik tjoema
dapat harga f 4.50 dan jang baik
f 5.— per pikoel.


BOGOR.
(Dari pembantoe kita)
Sarekat hidjau kerdja?
Toean H. Djoenaidi, demikian¬
lah nama seorang lid P. S. I. I.
di desa Waroeng Koepak, kam¬
poeng Lengis, onderdistrik Tji¬
djeroek, distrik Tjiawi afdeling
Bogor, kira-kira sebeloem enam
boelan berselang, jaitoe enam
tahoen kebelakangnja, telah men¬
dirikan seboeah mesdjid waka
diatas tanahnja sendiri, jaitoe di¬
sebelah roemahnja. Atas permin
taan orang kampoeng jang di¬
moefakati dan diandjoeri oleh
seorang jang bernama H. Mah¬
moed, setelah mesdjid itoe ber¬
oemoer enam tahoen, dipindah¬
kanlah mesdjid itoe ke tanah
wakaf dari seorang jang berna¬
ma Oetjoen, jang letaknja ber¬
dekatan dengan pekarangan H.
Mahmoed
Sampai sekarang telah enan
boelan lamanja tanah itoe ditem¬
pati oleh mesdjid tadi
Apa loetjoe! berhoeboeng de
ngan berkembangnja Sarekat he¬
djo di sekitar Tjidjeroek, jaitoe
sesoedah openbare Vergadering
P.S.I.I. di Waroeng Koepak pada
tanggal 13 Juni jang telah laloe
jang dipimpin oleh toean H.O.S.
Tjokroaminoto dan djoega di¬
koendjoengi oleh toean-toean
Soewito dari Soekaboemi dan
toean Mahfoedi jang sekarang ber¬
ada di Mataram, maka orang¬
orang P. S. I. I. di bahagian Tji¬
djeroek, oleh H. Mahmoed telah
dilarang boeat mengerdjakan iba¬
dah dalam mesdjid itoe, katanja
„H. Djoenaidi jang djoega men¬
djadi imam di sitoe, tidak sjah
didjadikan imam, karena ia seo¬
rang lid P. S. I. I., dan batallah
sembahjang mereka jang berma'¬
moem kepadanja; oleh sebab itoe
orang-orang P.S.I.I. mesti men¬
dirikan mesdjid lain, tidak boleh
lagi sembahjang di mesdjid itoe"
Larangan dan perkataan terse¬
boet di atas dioetjapkan di moeka
seorang loerah desa jang berna¬
ma Entjan, di moeka polisi-polisi
desa dan empat orang kjahi-kjahi
Mereka itoe berdiam diri sadja
seolah-olah setoedjoe atau moe¬
fakat dengan H. Mahmoed
Sarikat Hidjo ialah soeatoe par¬
tij jang hanja berani melarang orang
memboeat ibadah didalam roe¬
mah Allah, dan berani melempari
roemah saudara-saudaranja jang
toenggal agama, toenggal bangsa,
dan toenggal tanah airnja.
Sajang ! kasihan! keberanian
jang tidak pada tempatnja, kebe¬
ranian jang bersifat membentja
nai agama dan Oemmat Nabi
Moehammad s. a. w., dan kebe¬
ranian jang bersarang dalam toe¬


boeh manoesia-manoesia jang soe¬
ka didjadikan perkakas
Lebih aneh lagi: H. Djoenaid
telah datang diroemah H. Mah¬
moed, setelah dipanggil bertoeroet¬
toeroet oleh polisi desa dan amil.
Diroemah H. Mahmoed, telah
berhadlir doea belas orang, de
antaranja loerah desa, H. Mah
moed berkata, bahwa H. Djoenaid
mesti meangkat mesdjid jang men¬
djadi wakafnja ketempat jang da¬
hoeloe kembali, dan H. Djoenaid
mesti membajar kembali harga
barang-barang wakaf orang lain
jang telah masoek bahagian mesdjid
itoe. Betoel aneh beriboe kali aneh,
roepanja H. Mahmoed tidak tahoe
doedoeknja atoeran-atoeran jang
bersangkoetan dengan wakan
Apakah perkara jang seperti
ini tidak perloe di ketahoei dan
mendjadi penjelidikan kepada
toean adpisir Inlandsche Zaken:
Kemaoean asisten weda
nakah
Ra'iat penoeh berdesak dibalai
desa bilangan onderdistrik Tji¬
djeroek. Mereka dipanggil oleh
polisi desa karena katanja mesti
berkoempoel dibalai desa Tjiba¬
dak, asisten wedana, loerah, po¬
lisi-polisi desa, kalifah - kalifah
kampoeng, kjahi-kjahi ta'keting
galan berada disitoe. Setelah ber¬
koempoel ra'iat jang banjak, asis
ten wedana memboeka bitjara
boeat menerangkan keperloean¬
keperloean desa. Walaupoen pem¬
bitjaraannja pandjang-lebar, per¬
loe djoega sang loerah mengam¬
bil bagian. Sekarang baroelah
datang giliran kjahi-kjahi. Mereka
disitoe roepanja sengadja berse¬
dia boeat tabligh
Salah seorang dari pada mereka
mengeritik, bahwa tabligh dibalan
desa itoe haram, karena tidak pa¬
da tempatnja. Soedah tentoe sa¬
dja terdjadi debat. Kesoedahannja
tabligh itoe diteroeskan djoega,
karena sekarang ini djaoeh lebih
afdal dan berfaedah mengadakan
tabligh dibalai-balai desa, soepaja
ra'iat jang banjak djangan terti¬
poe kepada djalan jang sesat.
Demikianlah kata seorang kjahi
Kemoedian dari pada keterangan¬
nja itoe, sang kjahi itoe tidak
loepa poela menerangkan, bahwa
dahoeloe ia seorang P. S. I. I. Ia
masoek kedalam pergerakan itoe,
ta' ada cebahnja seperti orang perg
kekali, jang pada sangkanja banjak
ikan; setelah ia masoek kali itoe
boekan ikan jang didapatinja, me¬
lainkan penoeh dengan oelar. Soe¬
dah tentoe sadja ia lekas keloean
dari kali itoe. Demikianlah misal
jang diambilnja, boeat menerang
kan kepada orang banjak, sebab¬
sebabnja ia keloear dari P. S. I. I.
Roepanja beliau beloem poeas
dengan keterangannja itoe, jan
kesoedahannja tjoetji dan makian
dilemparkan kepada P. S. I. I.
Wakil Pemerintah, jaitoe toean
asistenwedono dan loerah, jang
memimpin koempoelan itoe, de¬
ngan senangnja membiarkan sega¬
la tjoetji makian itoe laloe lalang
di telinga orang banjak
Boleh djadi, apakah asistenwe
dono poenja kemaoean? Siapa
dapat menterka, tjoba terka
Sekolah penipoe¬
Kepala goeroe desa Tjidjeroek
lagi asjik propaganda kepada
orang-orang kampoeng. Dia me¬
nerangkan, bahwa tidak lama lagi
akan terdiri di desa itoe seboeah
sekolah penipoe. Awas! dan hati¬
hati orang kampoeng! Sekolah
itoe P.S.I.I. jang akan mendirikan.
Kalau ta' maoe anak mendjadi
penipoe, djanganlah masoekkan
anak kesekolah itoe
Soedah tentoe sadja orang-orang
P.S.I.I. ta' senang dengan pro¬
paganda itoe. Mereka datang ke¬
pada pemoeka P.S.I.I. jang lagi
melawat ke Djawa Barat, boeat
mendirikan sarekat-sarekat per¬
boeroehan dan mengontrole af¬
deeling-afdeeling P.S.I.I. Toean
Joesoef Samah teroes mengambi
sikap, jaitoe dengan menjoerati
toean asisten wedana Tjidjeroek. 
Roepanja kalau a.w. tidak maoe
oeroes, toean J. Samah maoe me¬
narik pandjang perkara ini


SERBA PENDEK
Lokomotif pertama bi¬
kinan China jang diselesai
kan dalam paberik Tang-san
Railway Workshop, menoeroet
pertjobaan hasil jang didapatnja
menjenangkan. Hal ini tentoe
menggembirakan bangsa Tiong¬
hwa oemoemnja. (Ch. Rev.)
Doea poeloeh riboe
roepiah oetoek pembe¬
sar Mangkoenegoro soe¬
dah dikoempoel oleh pendoedoek
daerahnja sebagai tanda ketjin
taan, berhoeboeng dengan han
16 tahoen pembesar Mangkoe
negoro memegang pemerintahan¬
nja. (D.K.)


Mataram


Mauloed Nabi.
Pada hari Selasa mengadap
Rebo tg. 28/29 Juli, P. S. I. I.
Tempel telah mengadakan Mau¬
loed Nabi Moehammad s. a. w.
bertempat di roemah toean H.
Abdoellah Madjid desa Krasakan.
Perajaan ini dapat koendjoengan
koerang lebih 150 orang laki-la¬
ki dan perempoean. Antara da¬
ri wakil - wakil perkoempoelan
Islam jang mengirimkan oetoe
sannja adalah groep M. D; H. W
C. P. M. di Tempel dan kring
P. S. I. Moentilan. Wakil peme¬
rintah lengkap.
Kira djam
rapat diboeka
9
oleh toean Moehammad sebagai
poersiter rapat.
Agenda:
I. Pembatjaan Qoerän oleh t
Achmad
II. Hadis Mauloed oleh t. H.
Siradj (Ngentak).
III. Kedjadian di Tripoli oleh
Brotohardjono
Sedang lain - lain pembitjara
antara dari toean-toean Marto¬
soesrono, H. Sirad (M. D.) dan
t. Makomi (P. S. I).
Antara djam 11,30 rapat di
toetoep dengan membatja tach¬
bir 3 kali. (Tt).


Propaganda verg. P.S.I.I.
Oleh oesahanja P.S.I.I. di Tem¬
pel, bahwa nanti pada tg. 1/2
Augustus (nanti sore), didesa Me¬
dari akan diadakan openbare
propaganda verg. P.S.I.I. bertem¬
pat di Mesdjid
Agenda jang akan dibitjarakan
dalam rapat itoe ialah: azas. ri¬
wajat P.S.I.I., ekonomi dan Sare¬
kat Boeroeh dan Tani


Poenale sansi dalam toko
portret?
Kaoem boeroeh
madjoekan ke¬
pada Landraad.
Toean Soepardi soedah lama
bekerdja pada salah satoe toekang
portret di sini kepoenjaan orang
Belanda. Bermoela atoeran kerdja
tidak begitoe soelit dan apabila
sampai melebihi waktoe kerdjaan
nja, t. S. menerima oeang lebih
bekerdja (overwerk) f 1,— tiap-
tiap djam
Tapi, barangkali berhoeboeng
djoega dengan kesoekaran oeang
waktoe sekarang ini, toekang po¬
tret Belanda tadi mengasih atoeran
jang lebih daripada mestinja. Si
boeroeh roepanja maoe dikekang
seperti koeda. Tempo kerdja
diganti moelai djam 7.30 pag
sampai djam 5.30 sore. Oeang
lebih bekerdja, dilenjapkan dan
jang lebih mengherankan lagi
ialah bahwa t. Soepardi mesti
soeka teeken kontrak jang di
dalamnja bermaksoed soepaja tiap
tiap pekerdjaan mesti dirampoeng
kan d.l.l. atoeran lagi jang mem¬
beratkan. Apabila t. S. ta' soeka
memakai perdjandjian itoe, boleh
lah t. S. meninggalkan pekerdjaan
nja
Mendengar dan haroes met
ngerdjakan atoeran boedak sema¬
tjam ini, t. S. tentoe sadja ta' soeka
menerimanja. Sebab mengetahoe
poela bahwa di dalam kalangan
kaoem boeroeh biasa ta' seharoes
nja mesti teeken kontrak itoe, ke¬
marin ia datang di Landraad
minta soepaja Landraad mengoe¬
roes hal kedjam ini. (S.H.D.) Sa¬
toe riwajat! Madjikan portret itoe
roepanja loepa, bahwa Mataram
boekan Deli atau Suriname. I
kira bahwa semoea kota di In¬
donesia ini, tentoe sama poela
bentoeknja dengan kota-kota jang
soedah mendjadi sarang kontrakan
Si-boeroeh merdeka, jang tentoe
sadja tidak seharoesnja menggoe¬
nakan kontrak-kontrakan, madji
kan portret tsb. memaksa pada
si-boeroeh soepaja teeken kontrak
dan apabila menolak dilepas!
Inilah poekoelan bagi si-boeroeh
Si madjikan roepanja maoe
hantam lepas begitoe sadja,
hingga kekoerangan ala¬
san oentoek melepas si boeroeh.
Karena kekoerangan alasan ini¬
lah, si boeroeh laloe dipermain¬
kan. Soeroeh teeken kontrak
kalau maoe! Apabila ta' soeka,
enjahlah! Seperti kambing
agaknja si boeroeh itoe, dalam
pemandangan madjikan jang ta¬
ada menaroeh benih kasian. Dan
apa daja si boeroeh sekarang
Inilah djelek atau koerang tja¬
kapnja partij boeroeh apabila be¬
loem berserikat dan bersatoe da¬
lam kalangannja. Kita jakin, bah
wa kaoem boeroeh tentoe men¬
dapat deradjat lebih tinggi dan
moelia dalam pemandangan ma¬
djikan seperti di negeri - neger 
Eropah dll., apabila si boeroeh
soeka bersatoe dan menoendjoek


Dagang


Pasar hari Kemis.
(Dari Djawa Tengah.)
Semarang den 30 Juli.
Goela. Ini pagi noteering dari
New York ada lembekan poela
dan rata-rata baikpoen jang spot
maoepoen jang termijn lebih
rendah 5 punt. Sedang begitoe
Londen sendiri pasarnja poen ada
toeroen dari 1 d. Id. 1 d. dan 1 d.
Boeat pasar tangan ke doea
masih teroes sepi dan harganja
beloem beroebah. Goela kepala
(H.S.) sedia Semarang ada ditawar¬
kan dengan harga f 7.50 dan
S.H.S. sedia Semarang per ka¬
roeng partij-partij ketjil soedah
didjoeal dengan harga f 8.
da
Beras. Keadaan pasar beras
masih sepi sadja dan harganja
hampir tidak beroebah.
Menir Al speciaal, moeatan
boelan Aug. - Sept. - Oct. dari


kan sepakatnja dalam kalangan
boeroehnja
Kita jakin poela, bahwa s
madjikan ta' akan moedah main
lepas-lepasan seperti soedah ter¬
djadi di atas, dan terdjadi dalam
matjam-matjam peroesahaan, da¬
lam kalangan pertjetakan, pabe¬
rik-paberik dll,, apabila si boeroeh
mengerti harga kekoeatannja
Karena merasa ta' berkekoeatan
itoelah, maka si boeroeh laloe
pergi ke landraad minta penga¬
dilan, dan ta' lebih doeloe dapa
berseroe: „Hai kawankoe, be¬ 
tapakah nasibkoe ini?"
Baiklah maski kedjadian di atas
itoe hanja terdjadi pada satoe
toko portret begitoe sadja
tapi „isi" perboeatan si-madji¬
kan tadi, bolehlah mendjadi tjer¬
min bagi si-boeroeh, bahwa dalam
kalangan boeroeh jang ta' ada
perserikatannja itoe, moedah
djoega dan boleh djad
akan terdjadi kepada si-boeroeh
dalam peroesahaan lain-lainnja.
Tjamkanlah ! Red. „m.")


„Pompai".
Koran advertensi dan kabaran,
terbit di Padang dipimpin oleh
toean S. M. Rassat sebagai hoep
redaktoer, jang soedah tiga tahoen
oemoernja dengan nama „Pompai"
moelai tg. 25 j. l. ini soedah men¬
djadi dagblad, satoe lembar tiap-
tiap hari
Soekoerlah barissan djoernalistik
mendjadi lebih-koeat lagi


„Roesia Gadis Preanger."
Dalam gedoeng biskoep Natio
nal Biograph di Patoek, tadi
malam dipertoendjoekkan film
dengan nama sebagi di atas
bikinan di Indonesia
Film masih bagoes dan pan
djang. Sajang sifat film jang baroe
sadja diambil di Indonesia itoe,
semata-mata akan dibikin senda¬
goerau sadja, maski senda goerau
ini ta' dapat samboetan dari
penonton, karena kasarnja.
Isi film pertama-tama, menam¬
par benar kepada pendoedoek di
Priangan. Maski penganten Kar
nadi jang roepanja amat boeroek
dan ta' ada oebahnja seperti kera¬
itoe soedah lebih daripada tidak
patoet apabila dikawinkan dengan
seorang anak hartawan si tjantik
manis, sebab Karnadi mengakoe
djadi hoepanemer nama Soemtama
si-kaja raja, ia dikawinkan djoega
dengan gadis itoe. Karena oeang
inilah, maka si-tjantik anak harta
wan itoe kena pikat atas desekan
orang toeanja. Sampai kawin....
Kemoedian, njatalah bahwa Kar¬
nadi hanja toekang pentjari ko¬
dok sadja dan amat miskin
Betoelkah bangsa kita di Pri
angan sematjam itoe tabi'atnja


GOENOENGKIDOEL.
(Dari pembantoe kita Tjakarwo).
Penjakit pest timboel poela?
Selang doea hari jang laloe
seorang anak laki-laki baroe ber¬
oemoer 2 tahoen anak seorang
pendoedoek desa Patoek telah
meninggal doenia karena sakit
jang hanja satoe hari dan satoe
malam sadja
Beloem lama ini, isterinja tja¬
rik desa Ngoro-oro djoega wa¬
fat, jang antara satoe Minggoe¬
sebeloemnja anaknja jang baroe
oemoer 13 tahoen soedah men¬
dahoeloei meninggal doenia jang
semoeanja itoe disebabkan sakit
panas
Dokter jang periksa majat-ma¬
jat, itoe beloem bisa menetapkan
nama penjakitnja
Oleh karena dalam tahoen jang
laloe di daerah itoe diserang pe¬
njakit pest hebat, orang menge¬
watirkan kalau-kalau penjakit itoe
restan dari tahoen jang doeloe
itoe.


tangan ke doea ada ditawarkan
dengan harga f 3.90 dan diminta
3.80 dengan zonder kedjadian
Sementara itoe dari Rangoon
ini pagi diterima noteering baroe 
dan boeat beras Sioka, cif Sep
f 4.45 dan boeat Oct. f 4.55
Dengan begini ada ternjata jan
harganja beras dari Ragoon
ada sedikit lembekan
Saigon, tidak kasih tjatata
harga baroe dan kalau begitoe
harga beras di Saigon masih
tetap
Beras Pecto barang sedia ini
pagi harganja masih sama dan
partij-partij ketjil soedah didjoe
dengan harga f 4.75 dan f 4.80
Boeat beras petjah koelit Japan
dan soedah disosch poetih (slyp
harganja ada tetap dan lakoenja
poen masih keras dan saban ha¬
sedia bisa didjoeal dengan harg
f 6.40 dan Huller Japan poet
poen soedah diberikan denga
harga f 6 boeat partij - partij ke¬
tjil
Menir Al speciaal barang se¬
dia sedikit soedah didjoeal denga¬
harga f 4.25
Sementara itoe harganja beras
Pehtjiam dari bilangan Demak
harganja masih boloem ganti dan
boeat sedia atau prompt berang¬
kat soedah didjoeal dengan harga
f 4.60 terima atas kereta pab
rik
Kala terima Semarang beras
Pehtjiam partij - partij ketjil soe¬
dah didjoeal dengan harga f 4,7
dan boeat jang oemhoek sedikit
soedah didjoeal dengan harga
f 6.30 menoeroet kwaliteit. 
Huller boeloe dari Krawang
boeat sedia atau prompt beran
kat soedah didjoeal dengan harga
f 5,45 dan f 5,55 menoeroet
kwalitit
Lain-lain matjam beras boleh
dibilang harganja masih sama
dan beloem beroebah.
Kedele. Harga di Dairen
ini pagi ada lebih lembekan.
Boeat moeatan boelan Augustus
soedah didjoeal dengan harga
f 4 cif. Sedang begitoe boeat
moeatan sama kapal Tjisaroea
teroes ditawarkan dengan harga
4,10
Harganja kedele Taylian ma¬
sih, beloem ganti dan party¬
party ketjil soedah didjoea
dengan harga f 5,25. Harga
mana masih teroes ditawarkan
Koffie. Tjatatan harga dari
New York ini pagi ada lebih
rendah dari 20 sampai 25 punt.
Keadaan pasar koffie masih sepi
sadja dan harganja hampir tidak
beroebah. Boeat koffie jang baik
sedia Semarang partij-partij ketji¬
soedah didjoeal dengan harga
f 24
Palembang koffie. Har¬
ganja ada lembekan. Barang sedia
di Batavia bisa dapat dengan
harga f 15,50. Lantaran persedia¬
an barang sedia koffie Palem¬
bang di Semarang tidak begitoe
banjak maka harganja di sini
masih tetap dan sedia teroes di
warkan dengan harga f 18 zonde
perhatian
Lombok-kering. Harga¬
nja ada koeatan lagi, dan barang
sedia, kwaliteit Djoeana keloearan
baroe ada diminta dengan hargan
15, dan ditawarkan f 16.
Djagoeng. Harganja teroes
lembekan, dan barang sedia kwa¬
liteit bekend, ada ditawarkan de
ngan harga f 1.60, zonder per
batian.
Katjang merah. Lantaran
persedian tidak begitoe banjak,
maka harganja katjang merah ma¬
sih tetap sadja, dan sedia soedah
didjoeal dengan karga f 3.20
boeat party-party ketjil.
Katjang oese. Kwaliteit
Solo sedia soedah dikoepas, ada¬
ditawarkan dengan harga f 6.—
dengan zonder perhatian.
Katjang
idjo. Harganja
ada lembekan poela, dan kwali¬
teit Soembawa, sedia soedah di¬
djoeal dengan harga f 4.75. Boeat
kwaliteit Bima (samsik), sedia poen
soedah didjoeal dengan harga
5.—
Copra. Harganja beloem
ganti dan masih sama seperti ke¬
marin
Minjak kelapa. Harganja
teroes lembekan dan sedia jang
dari 28¾ kati per blik partij-partij
ketjil soedah didjoeal dengan har¬
ga f 3.90
Tjengkeh. Harganja ada
lembekan lagi dan barang sedia
kwaliteit Soematera soedah di¬
djoeal dengan harga f 50
Gambir. Kwaliteit Tiong¬
siang Sedia soedah didjoeal dengan
harga f 35.50. Boeat jang liong¬
tjeng sedikit-sedikit soedah di¬
djoeal dengan harga f 34.50
Kertas koran. Harganja
masih sama dan sedia satoe baal
dari 2 pikoel tjap Kambing,
soedah didjoeal dengan harga
f 8,50


Kemiri. Harganja beloem
ganti dan sedia, kwaliteit Bima
(Tjwan Pek) soedah didjoeal de¬
ngan harga f 6. Boeat jang soedah
dikoepas sedia ada diminta dengan
harga f 13.50
Ketoembar. Partij - partij
ketjil soedah didjoeal dengan harga
16
Asem. Harganja ada sama
dan sedia diminta dengan harga
f 6. dan ditawarkan f 6,50.


Militair kini
MODEEN :
PERMONO.


Potongan menoe¬
roet permintaän di
tanggoeng netjes.
 Onkos paling moerah :


DAGEN No. 23
DJOEJAKARTA.


9a


HOUTHANDEL & BOENAARSENEN
INDONESIEN
BOEDIMOELJO
GOWONGAN LOR - DJOKJAKARTA.


Djoewal Oesoek gloegoe
per meter f 0.05 t/m f 0.10
Djoewal Blandar gloegoe
per meter f 0.15 t/m f 0.40 
Djoewal Soko ketjil
per meter f 0.25 t/m f 0.35
Djoewal Soko besar
per meter f 0.40 t/m f 0.60
Djoewal Batoe djoebin
30 x 30 c. M. per stuk f 0.10
Djoewal Kidjing
per stuk f 12.— t/m f 25.—


lla


Memoedjikan dengan
hormat.


J. Satiman Mis.


ARTS


Passar Kembang
SOLO.


Terima tamoe:
pagi 1.30 H. — 9 u.
soré 4.30 u. — 6 u.
Mengobati segala penjakit


Telef. 166.


33 b


DJAENAL ABIDIN
Kebon-dalem PEMALANG.
Bikin Saroeng model PEMA¬
LANG harga per KODI f 30,—
sampai f 40.—. Lekas pesen —
44 a
tentoe menjenangkan.
gsesesesesesesesesesese
L. TERTENER.
TAND ARTS.
(DOKTER GIGI)
8
6
35
Kondokoesoeman
DJONDJA
terima tamoe
.
pagi djam 3
R
5 — Ba
3018
33
Telefoon 788
Boeat orang jang koerang
mampoe 1 tarief.
221 f


TIO


NAL BIOGRA


INI MALAM


Pathook — Djokdja.


FILM INDONESIA


 


INI MALAM


„Roesia Gadis Preanger"
100% muciseerend 100%


Bagoes dan Ramee


Harga biasa !


Harap semoea Kaoem Nationalist njatakan „Kema¬
djoean Industrie Indonesia".
56 a¬


Bag


sesesseresesesesesesesesesesesesesesesseress
SOUW TIAM SIOE


KEPLEKAN KIDOEL STRAAT 194
PEKALONGAN.


TELEF. 13,


SPECIALITEIT BOEAT BATIK BLANCO
KLOEARAN PEKALONGAN.
Persediaän sampe tjoekoep dari
KAIN PANDJANG dan SARONG
Semoea pesenan diatoer dengan rembours.
Langganan bole berdami perkara pembajaran.
23 a
Memoedjikan dengan Hormat
89
56.
TOESODOENGANGOEROESODOESODOONG
e
28


Berita Administratie
—
Pendoedoek
Semarang dan
Daerahnja
Boleh mintak berlangganan dan berhoeboeng
Advertentie
„mustika". Dagblad Indonesia
Oemoem
—
—
pada
—
Kita poenja agent toean
Soemadi
5e DJEROEKWEG No. 15
SEMARANG.
(oesenteresseress SSE BEROESO
STAMBOEL - TAMAN SETIA
8 MAIN LAGI DIGEDOENG P.P.P.H. GONDOMANAN
INI MALAM 1 AUGUSTUS 1931
DIAMBIL TJERITA
Luitenant Nasari
BESOEK MALAM 2 AUGUSTUS 1931
GENERAL GOLAMSING
Dengan diatoer Extra-extra jang baroe dan modern.
62a Datang saksikan —
permainan diatoer rapi.
dessesoeng dat soesoeng 


Apa itoe jang dinamakan
COLUMBIA-, SECURITAS-, MONOPOLIE- records
Ja ini dia, opname-opname plaat jang paling sampoerna di ini djaman
dern !
moe
Paling sampoerna dari sebab itoe opname plaat :
1. Telah diambil atas pimpinannja toean M. Wirjohartono (tooneel¬
meester) dan toean Tan Kim Tjiauw (expert) di Solo.
2. Dengan Gamelan Poesaka Mangkoenegaran „Kjahi Kanjoet Mesem
serta Wijogonja.
3. Ternjanji oleh Hoofdzangers dan Zangeressen jang tersohor seperti
Djaikem dan lain-lainnja
4. Gong besar dan kendangnja terdengar terang sekali.
5. Kwaliteitnja aloes tidak berkresek.
Ini 5 fatsal soedah tjoekoep boeat njatakan kebagoesannja itoe plaat,
Tjoba datang di kita poenja toko boeat dengarkan itoe opname¬
opname baroe seperti terseboet di bawah ini, tentoe merasa senang dan
kagoem tidak abisnja.
6/ 6065
Langendrian. (Verheugenis des harten) 1 stel 6 plaat. 
66-71
Bantjak-Dojok. (Loetjoe dan kotjak)
886
Bowo Koesoemastoeti.
Poespowarno.
Gj 57
Megatroeh.
Odho-odho. (Dalang menjeritakan kasijatnja pakeannja R
Gatoetkotjo).
2 Lakon dan 2 lagoe jang diambil dengan Gamelannja toean K. H.
jang s
TAN, 
bedah terkenal.
33-38
Soemantri ngèngèr.
1 stel 6 plaat.
40-45
Brikentjono ken dengan hormat
G) 47
Prawan poepoer.
Sekartedjo
Bowo Boedeng-boedeng.
67 52
Boedeng-boedeng
Tekst-nja bisa dapat dengan gratisa
Memoedjikan dengan hormat:
Gramofoon & Sporthandel
TOKO „TANN
Sole agency
Columbia-, Securitas-, Monopolie- records
204 f
TOEGOE 25
—
TELF. 753.


Pendoedoek
Batavia Centrum dan Meestercornelis. 
BERITA. ADMINISTRATIE.
Boleh mintak berlangganan dan berhoeboeng Advertentie
„MUSTIKA" Dagblad Indonesia 'Oemoem, pada:


6 a


Pers- en Advertentie bureau 
H.I.P.A.
Sawah besar da


MOELAI INI HARI t/m 4
AUGUSTUS 1931
eoe
beseseoesesesesese


3)


BESINALD DENN DER KRV CONSON R MALAM SALAN


698.09.8.9.23.9669.869.6.282.8229.8320.626.8.8.626.85.0
„Madam Satan" dapatkan prijs poe¬
djian dari Moton Picture academy ol
ats and sciences, film jang paling 
baik dari tahoen jang laloe
KAY JOHNSON, REGINALD DEN
NY, LILIAN ROTH, ROLLAND
YOUNG
Semoea film jang mana penonton
soedah pernah saksikan, oleh „Ma¬
dam Satan" telah dibikin perlawanan.
CECIL DE MILLE satoe-satoenja
Regiseur oendjoekkan poela pendapa¬
tannja baroe dari „Madam Satan".


Dengarkanlah
roepa-roepa lagoe jang merdoe¬
„MADAM SATAN"
2. „Live and love Today
3. „We're going Somewhere" 
4.
„This is Love"
„The Beauty Auction
6. „All I know is You are in my arm"
7. „Each little Sin 


1, „Lowdown"


ALHAMBRA - THEATER
DJOCJA


Vanaf 30 Juli en velgende Avonden
Presenteert het filmkantoor K. GAMISCH
Premiere voor Nederlandsch-Indië 
De moderne WEENSCHE operettefilm


75


An Der Schönen Blauen Donau


(WALZERPARADIES)


Regie FRIEDERICH ZELNIN
Muziek BRUNO GRANICHSTAEDTEN
Soeatoe film dari DUITSCHE LICHTSPIEL SYNDIKAT
ROLVERDEELING
LONA MERTENS
CHARLOTTE SUSA
(Zangeres a/d Weensche Staatsopera)
JOSE WEDORN
SCHANI HOFER
.
GRETL
Marie, stemmingszangeres 
THEIMER.
A
PAUL HORBIGER
DR. POSTPISCHILL
BIRD
BET
Anna, dienstbode v. Lona Mertens
VEREBES
ERNS
DE PIANOLPELER
S „
5
SKSKE
SZAKALL
SCHWARTZ, Theateragent.
Mevrouw SCHWARTZ
LUCIE ENGELKE
.....
Een Pianoleerares
ADELE SANDROCK
.
Kurt von Ruffin
Graaf Prax
 Me
7
*
A. Scharwenka
Zijn broeder.
.
Ernst Wurmser
Dé Restaurateur. 
R
Victor Kaminski
Rudi Binder.... „ „ „ „ „ „ 


SEKATEN
Restaurant
ESTELLA
Telfn. 865.


RESTAURANT INDONESIER
jang telah terkenal dimana-mana,
dan jang telah terima beberapa
tanda poedjian dari Jaarmarkt
dan djoega dari Fabriek-fabriek.
Nanti pada hari 21 JULI '31
soré sampe 28 JULI '31 siang,
Restaurant ESTELLA hendak
memboeka lagi
Semoea atoeran-atoeran ditam¬
bah lebih loeas begitoe djoega
djongos-djongos ditambah lag
dari pada jang soedah.


ddo. 8 Juni 1931 membikin Slametan (Tjengbeng) di sf. Gesikan. 4 b 


BEHEERDER.


Voetbal


Pertandingan


melawan !!


Memoedjikan dengan Hormat


NI. ARDJO
INSTALLATEUR
Klitren Lor - Telef. 133 - Djokjakarta
Pasang, Memborong dan Membikin Betoel
Segala pekerdjaän Electrisch & Waterleiding
Pekerdjaän tjepet dengan harga moerah.
SEGALA WAKTOE BOLEH PANGGIL DAN
BISA BERDAMI.
TJOBALAH SAJA AMPOENJA PEKERDJA'AN
TENTOE MENJENANGKAN.


Menoenggoe pesenan.


Berita Administratie
Pendoedoek
Banjoemas-Zuid dan Noord
Boleh mintak berlengganan dan berhoeboeng
Advertentie „mustjka". Dagblad Indonesia 
Oemoem
—
pada
Kita poenja agent toean
M. Soemodihardjo.
POERWOKERTC
BBAKANG PANDHUIS
60 a


Anggoer-anggoer obat zonder tjampoeran alcohol.


Inilah ada satoe-satoenja djalan jang oetama boeat kesehatan.


TOKO COLUMBIA'
TELF. No. 546
Malioboro 103 .. Djokjakarta
Adres boeat:
Tjet duco, Band auto, Minjak
motor, Bikin dan bekleeding kap
Auto dan lain-lainja.
Ada
sedia:
Speda Raleigh dan Lampoe (plen¬
tong) Philips dengan fitting biasa
(normaal).
Menoenggoe order
2.b


KAOEMMUSLIMIN!
Inginkah kamoe mendjadi Oemmat Islam sebagai doeloe kala?
Tahoekah kamoe riwajat ketinggian Oemmat itoe?
Batjalah:
TARICH AGAMA ISLAM
karangannja
H. O. S. Tjokroaminoto
soepaja kamoe sedia menangkis segala serangan !
Djoega penting bagi tiap-tiap orang jang bergaoelan dengan
pendoedoek Islam, seperti ambtenaar-ambtenaar negeri, dll.nja
Boekoe terseboet berdasar pada karangan-karangan dari Oela¬
ma-Oelama Islam jang terpeladjar tinggi dan berpengetahoean
oemoem: „SIRATOER-RASOEL" (Ibnoe Hisjam), „The Spirit of Is¬
lam" (S. Amir Ali), „Muhammad the Prophet" (M. M. Ali), „The 
Ideal Prophet" (Chawadja Kamaloeddin), dll.
Oplaag 10 riboe !
Harga seboeah hanja f 1.25. Bajaran lebih doeloe! Rembours
tidak dikirim,
Lekaslah pesan dan kirim oeang kepada:
„TAMAN POESTAKA P.S.I.I." BANDOENG.
6 d
pja toean Abikoesno Architect Bandoeng.


Lekas kirim wang sekarang,


Hampir habis dan akan
ditarik dalam ini boelan.
HOOFD PRIJS f 100.000.
Harga sekarang naik
f 14.50
lot


Loterij Jaarmark
boerabala
HOOFD PRIJS f13950.—
Tariknja 10 Oct. 1931
lot hampir djoeal habis.
Harga lolot f 4.
Loterij Pasar Ma
lam Semarang.
HOOFD PRIJS f 3000.—
Tariknja 15 Aug. 1931
t
Harga 1 lot
Onkost aangeteekend f 0.35
Tidak kirim rembours.
a
ONG KHING IN
14 a
Lotenhandelaar Modjokerto.


ana
„SEMEROE" DJOKJA


Anggoer-anggoer obat jang toelen besrenta moestadjabnja, se¬
gala orang boleh minoem sebab tidak tertjampoer alcohol, soedah
terlampauw banjak soerat poedjian, siapa maoe liat, saja bisa kasih
toendjoek dengan gratis
Anggoer Soepono, Djien Som Yang Ing, boeat laki, perem¬
1.
poean toea dan moeda, badan selaloe lembek, moeka selaloe poetjat
koerang darah enz. enz. lebih terang liatlah circulair jang berikoet
dalam botol, harga per botol 3/4 Liter f 6.—
2. Anggoer Asmoro, Tjien Djien Taij Pow Gwan Yang, spe¬
ciaal boeat nambahkan kekoeatan, sang Djojopoeroeso lembek tidak
kijeng dalam peperangan, kalau ingin dapat kaindahan tjoba minoem
tentoe tidak menesel, anak jang beloem diwasa dilarang minoem
harga per botol 3/4 Liter f 6.—.
Anggoer Basoeki, Tjoe Im Taij Pow Sien, mengoeatkan ge¬ 
3.
gindjel (Nier), toelang warongkong sakit, lelaki jang soeka plesiran
djangan tidak minoem ini anggoer, soepaja tinggal gagah dan baik
koearasannja, harga per botol 3/4 Liter f 6.—.
4. Anggoer Waloejo, Siep Bie Pow Sien, satoe penoe 
loeng boeat memperbaikan zenuwachtig, orang jang banjak ker¬
dja atas medja dan banjak goenakan pikiran, kalau minoem ini ang¬
goer, hatinja tetap dan koeat enz. harga per botol 3/4 Liter f 6.—
5. Malaga Kakoeng, Sien Sian Koh Poen, menjemboehkan 
roepa-roepa kalemahan, beloem temponja soedah kliatan toea dan
moestadjab boeat orang sakit batoek akan djadi T.B.C. harga per¬
botol 3/4 Liter f 3.—.
6. Malaga Wanito, Hoe Swe Sian Hong, speciaal boeat pe¬
rempoean, jang tidak berhamil dan berbadan lemah, perempoean
abis beranak 1 boelan baik sekali minoem ini anggoer, harga per¬
botol 3/4 Liter f 3.50.
Anggoer Koewat, Kouw Poen Kian Yang, boeat lelaki toea
7.
dan moeda, soemangetnja aloem, males bekerdja, maniknja tjaer
toelang-toelang pada meloewang, enz. harga per botol 650 gram f 2.—
8. Anggoer Molia, Ngo Loo Djiet Siang, menjemboehkan sakit
badan, salah oerat, tidak napsoe makan, seloeroeh badan bengkak,
sakit kepala, sakit peroet, berboeang-boeang aer, enz. harga 650
gram f 2.—
9. Anggoer Siento, Tjiong Tjoe Tjee Im, speciaal boeat perem¬
poean toea dan moeda, jang kekoerangan darah, badan lembek
peroet sering sakit, datangnja boelan tidak tjotjok, menjemboehkan
sakit kapoetian (Pektaij), harga per botol 650 gram f 2.—.
10. Anggoer Waras, Tjoe Ing Sie Kien, menjemboehkan sakit 
kaki ta' bisa djalan, atau sering bengkak beri-beri enz. harga per¬
botol 650 gram f 2.50.
11. Anggoer Rubriek sport, bikin tambah koewatnja badan,
mengilangkan tjape-tjape, memperbaikin salah oerat, bengkak-beng¬
kak dari djatoeh, harga per botol 350 gram f 1.25.
12. Anggoer Hardjoeno dan Bledek, njegerkan badan, enak
makan, ilangkan tjape atau meloeang, kalau boeat orang kerdja
mantoe enz. ada pantes sekali, harga per botol 350 gram f 0.60.


31 b


Memoedjikan dengan hormat,
LIEM SIEN TJONG
Pati.


Boleh dapat beli pada Toean-toean:


Tjan Gwat Bie, Toegoe Djokja. 
Sie Ngo Iet, Lempoejangan Dk
Sim Tiang Hwat, Lorpasar Djokja.
Oei Tjien Ing, Toekangan Dk
Thio Hing Hwat, Poerworedjo.
Kwek Hong Djoen, Poerwodadi.
M. Wirodihardjo, Sleman Dk.
The Tjien Kie, Temanggoeng. 
Tjoa Giok Sing, Kretek Dk.
Go Tiang Hien, Bantoel Dk.
Sie Boen Gwan, Masaran 


Lie Liong Ing, Lempoejangan Dk¬
Oei Sing Tim, Tjlangap. Dk.
Lie Ing Tjwan, Pasar besar Dk 
Kho Gak Tong, Gading Djokja
Njo Ko Sia, Koetoardjo
Njo Kee Tat, Wates Djokja.
Ong Ik San, Medari Djokja.
Tjiong Thian Sik, Parakan.
Kwek Twa Gong, Wonosobo.
M. Soeroredjo, Mangiran Dk.
Sie Tjien Gie, Soempioh. 


HARDJOMIEENG
JOEDONEGARAN,
filiaal
DJETIS - DJOKJA.
— (o)—
Semoea harga dan onkost
CONTANT
à
stel GABARDIN
harga No. 1 f 26.—
No. 2 „ 22.—
No. 3 „ 18.—
14
stel PALMBEACH
harga No. 1 f 20.—
No. 2 „ 16.—
"
No. 3 „ 14.50
»
1 stel KAIN POETIH
harga No. 1 f 11.—
No. 2 „ 10.—
1
No. 3 „ 9.50
*
Harga dan onkost boleh tim¬
bang sendiri
Dari potongan dan pekerdjaän
ta' oesah kami poedji disini. Ha¬
rap sadja toean-toean datang
saksikan sendiri.


Adres
ing paling terkenal
boewat


dari Perak


dan


Beker-heker dari Alpacoa


goena


HAAMBORDEN DE REGIANEDUREAU
Pesan dan persaksikan sendiri
Pekerdjaan radjin dan bagoes
SOEMO SAID
Oendaän Wetan No. 3
SOERABAJA.
105j
S888
888888
Bertempat di Djokja.
IKE
Gouvernements¬
vroedvrouw le kl
(Doekoen beranak).
NGASEM (I
pasar)
Djoega mendjalankan praktijk
210
particulier.
56.282.89.282.86.637.935.243.92.56.282.282.


GEME


MERK


TOEGOE 43 - DJOKJA.
202 f
Mej. SITIASIAH
VROEDVROUW
Padean Lamper No. 29 
SEMARANG
Telet. Sm. 689.


203


P. I. S.
„Peroesaha'an Indonesia Schoenmakerij"
Penelih (moeka Pasar) No. 51 Soerabaia
Kita poenja adres jang soedah terkenal
boeat bikin Sepatoe model roepa-roepa
jang paling Modern. Harga poen ada
melawan. Lain Negeri boleh pesan de
ngan rembours.
107


DSORAROUNE NAOGRERD,
VENVENI, en HEERMANENI
— DJOEWAL dan BIKIN OEDENG BLANGKON --


Perkara potongan menoeroet toean-toean poenja permintaän.
Hormat saja pengoeroes,
DJOWIGENO


